


INFORMASI KAPUAS 2020 





Terima kasih kepada Bapak M. Hipni yang banyak berkontribusi 
selama Pandemi COVID-19. 


Contents 


Musyawarah Kerja Kabupaten Palang Merah Indonesia Kapuas 
Simulasi Pertolongan Pertama oleh Palang Merah Remaja 
Bid'ah dalam agama - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 

Arbai'in Nawawi - Hadits ke-23 - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 
Kesehatan Reproduksi Pra Nikah - Kelas Konsultasi Remaja 


Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Kabupaten Kapuas -13 
Januari ... 


Katulus Cinta - Ir. H. Burhanudin Ali & Hj. Ruslian 


Mizan, Tahmid dan Tasbih - Hadits ke-23 Arba'in Nawawi - 
Suriani Ji... 


Dari Tamban Baru Tengah (Kecamatan Tamban Catur) ke 
Tamban Luar (Ke... 


6 tip untuk peregangan yang aman 

World Special Days 

Mengenal makanan ultra olahan 

Pentingnya olahraga bila Anda penyandang diabetes 


Analisis Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas oleh 
Yuniastin 


Novel Coronavirus (2019-nCoV) nasehat untuk masyarakat dari 
WHO 


Shalat - cahaya - Hadits ke-23 - Arba'in Nawawi oleh Ustadz 
Suriani... 


Shalat Jum'at di Masjid Nurul Iman 24 Januari 2020 
Bagaimana kucing buta turun dari setang motor 
Menyusul rangkaian truk di Kecamatan Pulau Petak 


Rapat pembentukan PMI Kecamatan Kapuas Timur 


16 
16 
16 
16 
16 
16 


19 
19 


20 


20 
21 
21 
21 
23 


23 


23 


29 
25 
25 
26 


Tes Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Pilkada 
Gubernur dan... 


IMANI Kapuas ikuti rapat koordinasi wilayah di Pangkalan Bun 
Allah memberikan amanat kepada kita - Nouman Ali Khan 
Mengenal PT. Alam Insan Madani 


Menatap mendung dari Jembatan Barito dan Jembatan Pulau 
Petak 


Menjadi manusia yang berguna - Ustadz Ahmad Fahri bin 
Syahab 


Definisi Ahli Bid'ah 

Bisakah anda mendengarkan dengungan kumbang pada video 
ini? 

Panduan Wawancara Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan 
Kecamatan... 


Mencicipi Pempek WoenKito Nian 


Menonton orang panahan di halaman kantor Telkom Kuala 
Kapuas 


Market Day - Milad Yayasan Islam Al-Amin Kapuas ke-24 
Rumah Makan Plaza Kambing - Soft Opening 10 Februari 2020 
Milad Yayasan Islam Al-Amin Kapuas ke-24 

Jalan Sehat - Milad Yayasan Islam Al-Amin Kapuas ke-24 


Perkenalan dokter internsip di Kabupaten Kapuas Periode 
2020-2021 


Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 
Sistem Akun... 


"Meet Up" pertama pemandu lokal (Local Guide) di Kuala 
Kapuas - 15... 


Poster-poster Hari Bumi ke-50 


Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara 


26 


2/ 
2/ 
28 
29 


29 


29 
30 


30 


30 
31 


31 
31 
32 
32 
32 


33 


33 


34 
34 


Sensus Penduduk 2020 dapat dilakukan secara online 
Mengedit informasi rumah sakit di Google Maps 
Shalat Zuhur di Majelis Ta'lim Fathul Arifin 


Sedekah Sebagai Bukti Keimanan - Hadits ke-23 Arba'in 
Nawawi — Usta... 


Linimasa Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Kali... 


Makan Siang di Plaza Kambing Kapuas 21 


Justin Time Coronavirus lecture - 2019-novel Coronavirus 
(2019-nCo... 


Sabar adalah Sinar - Hadits ke-23 Arba'in Nawawi -— Ustadz 
Suriani J... 


Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2020 di Kuala 
Kapuas 


Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kapuas 
Tahun 2020 


Charlie vs. Goliath - Film Dokumenter 
Controlling Interest - Film Dokumenter 
Al-Guran adalah hujjah yang membelamu atau menuntutmu 


Jadwal Kegiatan dan Lomba Peringatan Hari Jadi Kota Kuala 
Kapuas ke... 


Logo Hari Jadi Kota Kuala Kapuas ke-214 
Seleksi PPS di Kecamatan Selat Tahun 2020 


Wong Solo Kapuas jajaki produksi lele di Pondok Pesantren Al- 
Amin K... 


Balai Budi Daya Air Tawar Mandiangin kunjungi Bioflok Pondok 
Pesani... 


Makna dan Metode Dakwah - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 


Peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Al-Mukarram Amanah Tahun 
2020 


34 
35 
35 
35 


36 


36 
3/ 


3/ 


38 


39 


39 
39 
40 
41 


41 
42 
43 


43 


Ah 
46 


Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT serius untuk menjadi Calon 
Gubernur... 


Menanam padi secara bergotong royong di Pulau Petak 
8 tahun belajar bahasa di Duolingo 


Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait COVID-19 di Kabupaten 
Kapuas 


Siaga COVID-19 di Lingkungan Pendidikan Provinsi Kalimantan 
Tengah 


Optimalisasi Program Rujuk Balik Pasien Diabetes Mellitus dan 
Hiper... 


Surat Edaran Bupati Kapuas tentang Pencegahan dan 
Antisipasi Penyeb... 


Surat Edaran Bupati Kapuas tentang Libur Sekolah 
Pencegahan COVID-1... 


Coronavirus - Fatwa, Fakta dan Fiksi dengan Syaikh Ruzwan 
Muhammed ... 


Antisipasi Penyebaran Virus Corona jam besuk ditiadakan di 
RSUD Kapuas 


Call Center Tanggap COVID-19 Kapuas 


Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten 
Kapuas 


Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPS se-Kecamatan Selat 
Global COVID-19 Prevention 

Tentang Virus Korona & Yang Harus Kamu Lakukan 

The lockdown: One month in Wuhan 

Formulir pemantauan risiko COVID-19 Kabupaten Kapuas 
Nasehat dalam menghadapi Pandemi COVID-19 

Pass the message: Five steps to kicking out coronavirus 


Himbauan IDI dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 


46 


46 
46 
4T 


41 


48 


48 


48 


48 


48 


49 
49 


50 
50 
51 
51 
51 
51 
D1 
Dr 


Nasehat Ustadz Adi Hidayat terkait shalat berjama'ah di masjid 
saat... 


Simulasi epidemik 
Pelaporan meteran PLN melalui WA dan Email 


Penegasan larangan melakukan kegiatan yang mengumpulkan 
massa - COV... 


IHD| Fatwa MUI Terkait Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim 
Terinfeksi... 


remember it's not about you - it's about everybody else 
Cara mudah membuat masker dari kain 
Diskusi COVID-19 dengan dr. Zainudin Aziz, Sp.P 


Animasi bagaimana COVID-19 menjadi penyebab kematian 
tertinggi di N... 


Rapat koordinasi ulama dan umara terkait COVID-19 
Himbauan Ulama terkait COVID-19 per 26 Maret 2020 
3 cara praktis mencegah penularan virus corona 


Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/ 2020 M untuk Kota 
Kuala Kapuas 


Komik COVID-19 

Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 

Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi COVID-19 
Staying Safe When COVID-19 Strikes 


Hasil Penetapan Zakat Fitrah Tahun 1441 H - 2020 M 
Kabupaten Kapuas 


Penyaluran Zakat Fitrah lewat Yakesma 
WHO Handwashing challenge #SafeHands 
Larangan Mengumpulkan Orang Banyak 


Mari bantu petani melon dimasa pandemi COVID-19 


51 


92 
92 
52 


92 


52 
93 
53 
53 


93 
54 
54 
54 


29 
59 
99 
5D 
56 


56 
o/ 
a/ 
o/ 


Buku cerita anak-anak gratis dalam bahasa Indonesia dari 
berbagai s... 


Suasana Rumah Karantina Handel Pamurus 


THE FACELESS ONES - Bersedekah tanpa diketahui orang 
lain 


NATURE TELLS US THAT ALLAH EXISTS! 

Kucingpun turut berjemur menghadapi Pandemi COVID-19 
Buku cerita anak tidak harus rumit 

Kamu Pahlawanku - cara anak-anak menghadapi COVID-19 


THE PROOF OF CREATION # 13 THE PROOF OF GIVING 
SUSTENANCE 


MELIHAT KE DALAM RUMAH NABI MUHAMMAD SAW fsar 


25 Mei 2020 - Kabupaten Kapuas dinyatakan sebagai daerah 
transmisi ... 


Pengalaman diambil swab untuk pemeriksaan COVID-19 


28 Mei 2020 - Kapuas resmi melaksanakan Pembatasan Sosial 
Berskala ... 


Infografik seputar Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kapuas 


Bagaimana Anda dapat membantu memerangi epidemi 
tembakau 


Pesan-pesan kunci Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2020 
Perbandingan cukai rokok dengan harga rokok 
Anak-anak dan remaja menjadi sasaran iklan rokok 
Infografik World No Tobacco Day 2020 

Saya ingin jenazahnya dimandikan 


Wash Your Lirics - Situs yang kreatif mempromosikan cuci 
tangan pak... 


Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 
Kabupaten K... 


58 


58 
59 


99 
59 
60 
60 
60 


60 
60 


61 
61 


62 
62 


63 
65 
65 
66 
66 
66 


6/ 


4-17 Juni 2020 - Masa pemberlakuan Pembatasan Sosial 
Berskala Bes... 


Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil buka kembali 
tanggal 29... 


Protokol Jual Beli di Pasar selama Pembatasan Sosial Berskala 
Besar... 


Waktu operasional pelaku usaha selama pelaksanaan 
Pembatasan Sosial... 


Hari Pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten 
Kapuas 


Rekomendasi terbaru WHO terkait penggunaan masker 
Tulisan dr. Muhammad Ali Faisal, MSc, SpM tentang COVID-19 


Tes cepat massal COVID-19 bagi staf Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kapuas 


10 Tahun Informasi Kapuas (10 Juni 2010 - 10 Juni 2020) 


Persaingan Informasi Kapuas dengan situs resmi Pemerintah 
Kabupaten... 


Coffee Morning dalam rangka penegakan disiplin protokol 
kesehatan 


Maklumat Majelis Ulama Indonesia terkait Rancangan Undang- 
Undang Ha... 


Pak Catur Feriyanto dan Pak Septedy maju ke tahap berikutnya 
dalam ... 


Pembatasan Sosial Berskala Besar diperpanjang di 7 
kecamatan di Kab... 


Lelang keramik Masjid Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas 
Solusi COVID-19 adalah Kerjasama 


Kemuliaan, kesenangan dan pembatasan rezeki adalah ujian - 
Ustadz A... 


Edukasi Donor Ginjal 


6/ 


6/ 


6/ 


68 


68 


68 
69 
69 


10 
11 


TA 


12 


13 


14 


14 
19 
ra 


16 


10 


Aktivitas Fisik di Masa Pandemi COVID-19 


Sulitnya menjaga konsistensi dalam berbagai platform yang 
berbeda d... 


WHO infodemiology preconference webinar 
Video promosi jurusan perikanan SMK Al-Amin Kapuas 


WASH in Health Care Facilities - Komitmen global yang kurang 
diminati 


Pre conference - WHO first infodemiology conference 
Jeruk lokal Kapuas 


"SEOLAH-OLAH KAMI MEMBAWA COVID-19"-SIDIK 
WIDIANTORO UNGKAP KISAH R... 


Mendidik generasi agil baligh - Adriano Rustfi 


6 bulan COVID-19 - (Januari - Juni 2020) - Johns Hopkins 
Center for... 


BAZNAS Online Class | Sosialisasi Sertifikasi Halal Produk 
UMKM 


Figih Demonstrasi - Dr. H.M. Taufik Hulaimi, MA 

Dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha rotan di Kapuas 
Posko Cegah COVID-19 Tendean Ujung 

Meja makan di Wong Solo juga jaga jarak 

Lemahnya algoritma aplikasi android MyTelkomsel 


Program Sosial Bank Indonesia memberi bantuan sembako dan 
peralatan... 


Penyaluran sembako, bantuan dari Program Sosial Bank 
Indonesia 


Dinas PU Kalteng kunjungi Pamsimas di Pondok Pesantren Al- 
Amin Kapuas 


Surat Edaran Bupati tentang penyelenggaraan kegiatan 
keagamaan di r... 


16 
16 


Tai 
er 
11 


11 
18 
18 


18 
19 


81 


81 
81 
81 
81 
82 
83 


84 


84 


85 


Generasi Mileneal adalah Generasi C - Muhammad Sohibul 
Iman 


Dahsyatnya Surat Al-Fatihah - Amanto Surya Langka, Lc 


Bank Rakyat Indonesia mengembangkan "web pasar" untuk 
beberapa pasa... 


Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 terus 
berubah 


Panti Asuhan Mujahidin Muhammadiyah Kapuas Timur 


Apel persiapan coklit serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernu... 


Workshop Pemeriksaan COVID-19 Menggunakan ICM 
Ma'had Tahfizh Al-Mulk Kapuas 


Verifikasi lapangan dalam rangka pembangunan tempat cuci 
tangan pad... 


Pembangunan Puskesmas Pariwisata di Desa Sekata Bangun 
(Lamunti II C2) 


Santri SMK Perikanan Al-Amin Kapuas mengikuti Sharing 
Session secar... 


Ramaikan media sosial dengan poster Hari Hepatitis Sedunia 
yang dap... 


Kecepatan Telkomsel di malam Idul Adha 1441 H 

Shalat Idul Adha 1441 H dengan protokol kesehatan 

Shalat Idul Adha 1441 H di Perguruan Muhammadiyah Kapuas 
Berbagai definisi Evolusi 


Himbauan UNICEF dan WHO terkait Minggu Menyusui Sedunia 
(1-7 Agustu... 


Probiotik air dan probiotik pakan olahan sendiri - SMK Al-Amin 
Kapu... 


Memakai masker membantu menurunkan angka kejadian 
COVID-19 


86 


8/ 
88 


88 


89 
89 


91 
21 
92 


93 


94 


95 


95 
96 
97 
98 
100 


100 


101 


11 


12 


Rapat Penanganan COVID-19 pada Tahanan dan Warga 
Binaan di Wilayah ... 


Menggunakan masker menunjukkan Anda peduli orang lain 
Tafsir ur'an melalui astronomi 


Muslimah lebih dulu mendapatkan kebebasan politiknya 
dibandingkan w... 


Harga 1GB di Indonesia peringkat 14 dunia 


Penurunan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan 
negara-ne... 


2017 - Indonesia masih belum masuk dalam urutan negara- 
negara yang ... 


Dunia mulai mendukung Palestina 
Sektor energi menjadi penghasil emisi gas rumah kaca dunia 


Membungkuk karena terlalu lama dalam posisi salah di depan 
komputer... 


Peraturan Bupat tentang Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan dalam Pe... 


Telekonferensi rapat koordinasi penanganan COVID-19 di 
Kalimantan T... 


Tips dan Trik Menulis Cerpen Untuk Pemula bersama Erni 
Setyowati, S.E. 


Lagu "Badengkoi" sudah mendunia 


Surat edaran tentang Wakil Bupati menjadi Pelaksana Tugas 
Bupati 


Obat-obatan yang meningkatkan risiko Anda untuk jatuh 


Konsultasi Publik Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah 
Bahan Ber... 


Pembinaan Calon Jama'ah Haji 2020 di Kabupaten Kapuas 


Temu Kangen dengan dr. Topan Brian Kiting - Konsultan Bedah 
Anak 


101 


101 
101 
102 


102 
103 


104 


104 
105 
106 


106 


107 


108 


109 
109 


109 
110 


110 
111 


Kunjungan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian 
Kesehatan 


Koordinasi PPIH Kloter dan Non Kloter dengan Pengelola Haji 
Dinas K... 


HIFA Country Representatives - Meet-Up 
Memimpikan Vaksin COVID-19 yang aman 


Pertemuan Orientasi Pemutakhiran Data Surveilans Gizi Tingkat 
Kabup... 


Video pembinaan calon jemaah haji Anjir Serapat 


Bakti Sosial Operasi Katarak Asian Muslim Charity Foundation 
(AMCP)... 


Webinar Program Kesehatan Keluarga Masa Pandemi COVID- 
19 


Pertemuan Surveilan Tuberkulosis Kabupaten Kapuas 2020 


Pertemuan Koordinasi Sistem E-Logistik dan Data Ketersedian 
Obat di... 


Donor Darah dan Senam Bersama di halaman kantor PWI 
Kabupaten Kapuas 


Kiat Bugar, Aktif dan Cantik di Usia Jelang Lima Puluh Tahun - 
FKUI... 


Latihan membuat visualisasi data menggunakan Tableau Public 


Rapat pembahasan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus 
Bidang Keseha... 


Pembahasan DAK dengan Biro Perencanaan Kemenkes RI 
Pembinaan Masa Keberangkatan Jamaah Haji 

The Story of Coronavirus (bagian 1) 

Pertemuan On The Job Training Aplikasi Keluarga Sehat 2.0 


Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 dan World Diabetes 
Day 202... 


111 


112 


13 
113 
113 


114 
114 


TS 


116 
116 


NN 


118 


118 
118 


119 
120 
120 
120 
121 


13 


14 


Bukti Cinta PPNI Kepada Sesama 
Perawat Bagi Masker dan Leaflet Cegah Virus Corona 


Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta 
Penggunaan SiRekap... 


Pertunjukan Rakyat - Seni budaya dalam mewujudkan 
kesehatan pulih d... 


Evaluasi alur kerja pelaksanaan swab COVID-19 


Rapat Koordinasi Teknis Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Prov... 


Komik juga digunakan untuk mendorong penggunaan masker 


Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Kaliman... 


Distribusi logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Kalimanta... 


"Gelombang Kedua" di Informasi Kapuas 
Kisah Musa dan Khidir - DR. Fahmi Islam Jiwanto 


Berpartisipasi dalam pemungutan suara pemililhan Gubernur 
dan Wakil... 


Menjelaskan "R-number" kasus COVID-19 dengan rajutan 
Menonton film "Coded Bias" secara gratis 


Belajar membangun jejaring berskala lokal, nasional dan 
internasion... 


Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Selat Pemilihan 
Gubernur... 


Himbauan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas terkait 
peningkata... 


Pizza Podang Lovers 
Buku Harian di Instalasi Gawat Darurat - COVID-19 


Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas Dalam 
Pemilihan G... 


122 
22 
124 


124 


125 
122 


126 
126 


126 


Te 
127 
128 


128 
128 
129 


130 


131 


132 
132 
132 


PLN 123 cepat mengatasi padamnya listrik akibat pohon 
tumbang 


Bagaimana Menjaga Diri Anda Tetap Dingin Selama Musim 
Panas 


Ikuti workshop gratis - Explore Machine Learning 
#crowdsourcebygoogle 


Peta mobilitas masyarakat Kabupaten Kapuas 
Musyawarah Kerja Kabupaten PMI Kapuas secara daring 
Duora - salah satu cara berbuat kebaikan 


Setahun bersama COVID-19 


133 


134 


135 


136 
127 
137 
138 


15 


16 


Musyawarah Kerja Kabupaten Palang Merah 
Indonesia Kapuas 


Wednesday, January 01, 2020 


Pada hari Ahad, 22 Desember 2019 bertempat di Gedung Wanita Lawang Kameloh, 
diselenggarakan kegiatan Musyawarah Kerja Kabupaten Palang Merah Indonesia 
Kapuas. Kegiatan ini diikuti oleh para pengurus, pembina PMR, anggota Korps Sukarela 
dan anggota Palang Merah Remaja, serta lintas sektor terkait seperti Kepala Dinas 
Pendidikan, Bapak Suwarno, Kepala Dinas Sosial, Bapak Budi. 


Simulasi Pertolongan Pertama oleh Palang 
Merah Remaja 


Wednesday, January 01, 2020 
Bid'ah dalam agama - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 


Monday, January 13, 2020 


Ceramah ini disampaikan oleh Ustadz Suriani Jiddy, Lc pada kegiatan mabit yang 
diselenggarakan oleh Yayasan Islam Al-Amin Kapuas pada hari Jum'at, 10 Januari 2020 
di Masjid Al-Amin, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. 


Arbai'in Nawawi - Hadits ke-23 - Ustadz Suriani 
Jiddy, Lc 


Monday, January 13, 2020 
Kesehatan Reproduksi Pra Nikah - Kelas 
Konsultasi Remaja 


Monday, January 13, 2020 


Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2020 di Ballroom Hotel Permata 
Inn, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini digagas oleh Kelas Konsultasi 
Remaja yang dipimpin oleh Ibu Siti Suparti. Narasumber kali ini adalah dr. Tri 
Setyautami, MPHM, Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Indonesia Madani 
Kalimantan Tengah. 


Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Kabupaten 
Kapuas - 13 Januari ... 


Tuesday, January 14, 2020 


Camat 
1. Dodo, SE - Camat Kapuas Tengah 
2. Mujiono, S.Pd, SE - Camat Mandau Talawang 
3. Yubderi, S.Pd, MA - Camat Timpah 


INFORMASI KAPUAS 2020 


4. Rustamaji, S.Pd, MA - Camat Tamban Catur 

5. Karya Jaya, S.Sos - Camat Dadahup 

6. Slamet Riyadi, SE- Camat Basarang 
Sekretaris dan Kepala Bidang 


1g 


2. 
3. 


AND OR 


Oo 


9. 
10. 


11 


14. 
19: 


16. 


1 
18. 


Joko Labadijunjung, SH, MAP - Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah 

Agustin, S.Pd - Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan 
Martje, S.Pd - Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan 


. Syamsudin Nor, ST, MT - Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR 

. Frans Yulian, SE - Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan 

. Selamat Sentosa, SH - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

. Yunda - Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan 


Pelayanan Terpadu Satu Pintu 


. Ivan Yulius, S.Pt - Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas 


Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Fajril Munir, S.AP, M.AP - Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
Yan Sapriansyah, S.TP, M.Si - Kabid Kelembagaan Masyarakat Desa dan 
Kelurahan Dinas PMD 


. Teguh Yunianto, SP - Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 
12. 
13. 


Randu Ramba, SH - Inspektur Pembantu Wilayah Satu Inspektorat Daerah 
Muhammad Ali Hanafiah, SE, MA - Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas 
Pendidikan 

Pandit, SKM, MM - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 
Jamaludin, SKM, MM - Kepala Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medik RSUD 
dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas 

Damai, SE - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 

Drs. Yun Triatmaka - Sekretaris Camat Kecamatan Selat 

Yatel, S.Pd, SE - Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik 


19. Suraji, S.IP - Sekretaris Camat Kecamatan Dadahup 
20. Freddy Jaya Handriono, SKM, MPH - Sekretaris Dinas Sosial 
21. Syaiful Fajri, S.STP - Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
22. Deni .. Hutapea, M.STP - Sekretaris Camat Kecamatan Pulau Petak 
23. Yoan, SE, MPd - Sekretaris Camat Kecamatan Basarang 
Kepala Seksi 
1. Voni Sahalatua Panjaitan, SE - Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi Dinas 
Pertanian 
2. Sugiana, SE - Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Dinas Ketahanan 
Pangan 
3. Eva Sondang Saragih, S.ST, M.Pd - Kepala Seksi Peserta Didik Bidang SMP 
Dinas Pendidikan 
4. Hengki Apriyadi, SE - Kepala Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan SDA Dinas 
PUPR 
5. Radius, SE - Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian, Koperasi dan UKM 
6. Novianto, SE - Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas PUPRPKP 
71. Sandokan Pandiangan, ST, MT - Kasubbag Penyusunan Program Setda 
8. Perry Warna, S.IP - Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan 
9. Rahayu Kristianto, MM - Kepala Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan 


INFORMASI KAPUAS 2020 17 


18 


10. 
1: 


12. 


13. 


14. 


15. 
16. 


17, 
18. 
19. 
20. 
2: 
22. 


25. 
24. 
20: 


26. 
2 


28. 
29. 
30. 
3: 
32. 
33. 
34. 


35. 
30. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 


43. 
44. 


Dinas PMD 

Win Purnama Sari, SP, MA - Kepala Seksi Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian 
Noveta, SE - Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan 
Dinas PMD 

Toto Indaryanto, SE, MA - Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan 
Teknologi Tepat Guna Dinas PMD 

Didik Sulistiono, SE - Kepala Seksi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 
Dinas PMD 

Teguh Satriadi, SE - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan 
Kebakaran Satpol PP dan Damkar 

Subur, SE - Kasubbid Pemerintahan Bappeda 

Auben ... SH - Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan 
Partisipatif Dinas PMD 

Yani - Kepala Seksi Pengembangan Potensi Daerah DPMPTSP 

Mustagim, S.Sos - Kepala Seksi Perencanaan dan Penanaman Modal DPMPTSP 
M. Ronika Sinaga, SE - Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Tenaga Kerja 
Sapto, S.AP - Kasubbag Tata Usaha Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian 
Ari Kurniawan, SE - Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran Satpol PP dan Damkar 
Dea Sintani, S.IP - Kasubbag Analis dan Formasi Jabatan Bagian Organisasi 
Setda 

Dana , SE - Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP 

Riyanto, SE, MA - Kepala Seksi Pameran dan Media Sosial DPMPTSP 
Taufigurrahman, S.Sos, MA - Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset 
DPMPTSP 

Yuli Nova, S.Hut - Kepala Seksi Media Cetak dan Media Elektronik DPMPTSP 
Novi Andesti, ST - Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal 
DPMPTSP 

dr. Edward Situmeang - Kepala UPT Puskesmas Mandomai 

Suryani, SKM - Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Sei Hanyu 

Suryani, A.Md. Kep - Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Sei Pinang 
Darma - Kepala UPT Puskesmas Pujon 

Ridho, A.Md. Kep - Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Pujon 

Yohanes Fransiskus, S.Kep - Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Panamas 
Nopelman, ST, MM - Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan 
Pengembangan Kawasan Dinas Transmigrasi 

Saptono, S.Pd, MA - Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian 
Nurul Huda, SE - Kepala Seksi Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan 

Pujiati, SE - Kepala Seksi Logistik BPBD 

Nuning, SKM, MA - Kepala Sub Bagian Umum BPBD 

Yengki Hariantoni, Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD 

Riswanto, SE - Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD 

Siti, SE - Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD 

Helia Seniawati, S.Pi, MA - Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan 
Pangan Dinas Ketahanan Pangan 

Ma'ruf, SE - Kepala Sub Bidang Kepangkatan BKPSDM 

Iriansyah, S.Sos - Kepala Sub Bagian Umum dan Perbantuan 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Katulus Cinta - Ir. H. Burhanudin Ali & Hj. Ruslian 
Wednesday, January 15, 2020 


Lagu ini diciptakan oleh Hariason Au dan arrangement oleh Ulau HS. Dibawakah oleh Ir. 
H. Burhanudin Ali dan Hj. Ruslian. 


Mizan, Tahmid dan Tasbih - Hadits ke-23 Arba'in 
Nawawi - Suriani Ji... 


Saturday, January 18, 2020 


Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah wal hamdulillah, keduanya akan 
memenuhi antara langit dan bumi. 

Allah menjadikan seluruh perbuatan dan perkataan menjadi sesuatu yang bisa ditimbang 
dan dilihat. Hal ini dimulai dari kubur dan hari kiamat. 

Hadits dari Al-Barra bin Azib. Hadits tentang perjalanan ruh setelah kematian. Sesudah 
mayat dikubur, bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Munkar dan Nakir, tiba-tiba 
ada suara dari atas — Hamba-Ku benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, 
bukakan pintu surga untuknya, dia mendapatkan angin dan wanginya surga. Kubur 
menjadi seluas mata memandang. Kemudian datang orang yang wajahnya bagus, 
pakaiannya bagus, baunya wangi yang mengatakan kabar gembira bagimu dengan 
surga yang seluas langit dan bumi. Siapa engkau? Saya amal salehmu. 

Kebaikan apa pun yang kita lakukan. Jangan remehkan kebaikan, meskipun hanya 
bermanis muka, menampakkan keceriaan, tersenyum kepada saudaramu. 

Makhluk yang menjelma dari kebaikan kita, akan menemani kita di alam kubur. 

Begitu juga dengan ruh orang kafir. Ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, dia tidak tahu. 
Setelah itu datang makhluk yang sangat menakutkan dan berbau busuk yang luar biasa. 
Ketika ditanya siapa dia. Dia menjawab bahwa dia adalah amal buruknya yang dilakukan 
di dunia. 

Di hari kiamat, amal yang menjelma menjadi makhluk, disebutkan dalam hadits Muslim: 
Bacalah Gur'an, karena Gur'an akan datang kepada orang yang membacanya, 
memahami dan mengamalkannya, untuk memberikan syafa'at. 

Hadits lain: bacalah surat Al-Bagarah dan Ali Imran karena kedua surat itu akan datang 
hari kiamat dengan dua tumpuk awan yang akan melindungi pembacanya atau kedua 
kelompok burung yang melindungi pembacanya. 

Ada dua kalimat yang mudah untuk diucapkan oleh lisan tapi sangat berat dalam 
timbangan, dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah yaitu subhanallahi wabihamdihi, 
subhanallahil adziim. 

Al-Mizan (timbangan) 

Ketika Rasulullah mengatakan ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Ulama 
menjelaskan tentang mizan. Ada makhluk yang Allah jadikan yaitu mizan (timbangan) - 
menurut bahasa. Istilah : sesuatu yang Allah letakkan untuk menimbang amal hambanya. 
1: 8-9 

Orang yang beruntung adalah orang yang amal kebaikannya berat. Orang yang ringan 
timbangannya, dirinya rugi, dia mengingkari ayat-ayat kami. 

21:47 

Timbangan cermat, teliti, akurat, tidak ada salah sama sekali. 

23: 102-103 

Berat timbangannya adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang dijauhkan dari 
siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang beruntung. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


19 


20 


Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Apa yang menimpa kita adalah akibat perbuatan 
kita. 

Al-Gariah: 6-11 

Tahmid dan Tasbih 

Ayat-ayat Tahmid 

1:2 

6:1 

18: 1 

Zikir — Ya Allah, kepada-Mu-lah seluruh pujian 

Orang dipuji karena melakukan kebaikan. Allah kita puji karena perbuatan-Nya yang 
baik. Semua perbuatan Allah adalah baik. Allah tidak pernah melakukan kecuali yang 
baik. Pemahaman ini akan menumbuhkan kepada kita satu sifat yang mulia yaitu berbaik 
sangka kepada Allah SWT. 

Allah — zat Nya baik, nama-Nya baik, sifat Nya baik, perbuatan-Nya baik 

Barang siapa yang marrifat kepada Allah, maka dia akan menghilangkan buruk sangka 
kepada Allah. Semua perbuatan Allah ada hikmahnya. 

Makna Tasbih 

Mengandung pilar agung diantara pilar tauhid. Belum dikatakan beriman bila kita tidak 
bertasbih kepada Allah. Tasbih mensucikan sifat kekurangan dari Allah. 

Tasbih dari kata sabhu yang artinya jauh. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah maka 
kita menjauhkan hati dan pikiran dari pemikiran dan persangkaan yang tidak baik kepada 
Allah dan membersihkan aib yang disandarkan kepada-Nya. 

23: 91 — Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain 
selain-Nya. Bila ada Tuhan selain Allah, maka masing-masing akan membawa 
ciptaannya. ... Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. 

59: 23 


Dari Tamban Baru Tengah (Kecamatan Iamban 
Catur) ke Tamban Luar (Ke... 


Saturday, January 18, 2020 


Video diatas adalah rekaman perjalan pulang dari Terusan Baru Tengah (Kecamatan 
Tamban Catur ke Tamban Luar (Kecamatan Bataguh). Video ini direkam pada hari 
Kamis, 16 Januari 2020. 


6 tip untuk peregangan yang aman 
Tuesday, January 21, 2020 


1. Pemanasan dulu. Sama seperti gula-gula, otot lebih mudah meregang bila hangat. 
Itu dapat dilakukan dengan jalan ditempat dengan lengan direntangkan selama lima 
menit atau menari mengikuti beberapa lagu. Kompres panas lembab atau mandi air 
hangat juga langkah pertama yang efektif juga. 

2. Jangan sampai nyeri. Peregangan hanya sampai pada titik ketegangan ringan, 
jangan sampai nyeri. Jika peregangan menyakitkan, segera berhenti! Perbaiki posisi 
anda dengan hati-hati, kemudian coba lagi. Dengan berjalannya waktu dan latihan, 
fleksibilitas Anda akan membaik. 

3. Beri perhatian pada posisi dan bentuk yang baik. Posisi penting saat anda duduk, 
berdiri atau bergerak. Bentuk yang baik diterjemahkan sebagai menjadi lebih 
fleksibel dan kecil risikonya untuk cedera saat meregangkan otot paha. 

4. Fokus pada otot yang sedang diregangkan. Anda akan mengetahui bahwa satu sisi 


INFORMASI KAPUAS 2020 


dari tubuh anda seringkali lebih ketat dari yang lain. Upayakan untuk 
menyeimbangkannya dari waktu ke waktu. 

5. Napas. Bernapaslah dengan nyaman selama peregangan. Apapun yang Anda 
lakukan, jangan tahan napas Anda ketika sedang melakukan peregangan. 

6. Sering-seringlah berlatih. Anda akan mendapatkan manfaat yang paling baik jika 
anda sering melakukan peregangan - setiap hari, atau sebanyak mungkin dalam 
satu minggu yang memungkinkan. Paling tidak lakukan peregangan dua atau tiga 
kali seminggu. 

HEAL I hbeat 3 Januari 2020 


World Special Days 


Tuesday, January 21, 2020 


24 March World TB Day 

07 April World Health Day 

14 April World Chagas Disease Day 

25 April World Malaria Day 

24-30 April World Immunization Week 

31 May World No Tobacco Day 

14 June World Blood Donor Day 

14 Sept World First Aid Day 

17 Sept World Patient Safety Day 

15 Oct Global Handwashing Day 

16 Oct World Restart A Heart Day (WRAH) 
19 Nov World Toilet Day 

12-18 Nov World Antibiotic Awareness Week 
01 Dec World AIDS Day 


Mengenal makanan ultra olahan 
Tuesday, January 21, 2020 


Minimal olahanOlahanUltra-olahan Jagung Jagung kaleng Keripik jagung Apel Jus apel 
Pai apel Kentang Kentang panggang Kentang goreng Wortel Jus wortel Kue wortel 
Gandum Tepung gandum Kue gandum 

Sumber: Harvard Health Blog 


Pentingnya olahraga bila Anda penyandang 
diabetes 


Wednesday, January 22, 2020 


Bagi penyandang diabetes - atau hampir bagi setiap penyakit-penyakit lain, manfaat 
olahraga tidak dapat diabaikan. Olahraga membantu mengontrol berat badan, 
menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol LDL yang berbahaya dan trigliserida, 
meningkatkan kolesterol HDL yang menyehatkan, memperkuat otot dan tulang, 
mengurangi kecemasan, dan memperbaiki kondisi umum Anda. Manfaat tambahan bagi 
penyandang diabetes: olahraga menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan 
sensitivitas tubuh terhadap insulin, menghambat resistensi insulin. 

Berbagai penelitian menunjukkan hal ini dan manfaat lain dari olahrga. Berikut ini adalah 


INFORMASI KAPUAS 2020 21 


22 


beberapa sorotan bagi hasil-hasil itu: 


For people who have diabetes—or almost any other disease, for that matter—the 
benefits of exercise can't be overstated. Exercise helps control weight, lower blood 
pressure, lower harmful LDL cholesterol and triglycerides, raise healthy HDL cholesterol, 
strengthen muscles and bones, reduce anxiety, and improve your general well-being. 
There are added benefits for people with diabetes: exercise lowers blood glucose levels 
and boosts your body's sensitivity to insulin, countering insulin resistance. Many studies 
underscore these and other benefits from exercise. Following are some highlights of 
those results: 

» Olahraga menurunkan nilai HbA1c sebanyak 0,7 persen poin pada orang dari 
berbagai kelompok etnis dengan diabetes yang meminum berbagai obat dan 
mengikuti berbagai diet dan perbaikan ini terjadi meskipun mereka tidak kehilangan 
berat badan. 

Semua bentuk olahraga - aerobik, daya tahan, atau keduanya (olahraga kombinasi) 

- sama-sama baik dalam menurunkan nilai HbA1c pada orang dengan diabetes. 
Latihan ketahanan dan olahraga aerobik, keduanya membantu menurunkan 
resistensi insulin pada orang tua yang dulunya jarang bergerak dengan kegemukan 
perut yang berisiko diabetes. Mengkombinasikan dua jenis olahraga terbukti lebih 
bermanfaat dibandingkan dengan melakukan salah satunya. 

Orang dengan diabetes yang berjalan paling tidak dua jam setiap minggu lebih kecil 
kemungkinanannya untuk meninggal karena penyakit jantung dibandingkan dengan 
mereka yang jarang berolahraga, dan mereka yang berolahraga tiga sampai empat 
jam seminggu memotong risiko mereka lebih besar. 

Wanita dengan diabetes yang menggunakan waktu empat jam semingu melakukan 
olahraga sedang (termasuk berjalan) atau olahraga yang bertenaga memiliki risiko 
lebih rendah sebanyak 4076 menderita penyakit jantung dibandingkan dengan 
mereka yang tidak berolahraga. Manfaat ini bertahan meskipun sesudah peneliti 
menyesuaikan dengan faktor yang membingungkan, meliputi Indeks Masa Tubuh, 
merokok dan faktor risiko penyakit jantung lainnya. 

Secara umum, waktu terbaik untuk berolahrga adalah satu sampai tiga jam sesudah 
makan, saat kadar gula darah anda sedang tinggi. Jika anda menggunakan insulin, 
penting untuk memeriksa gula darah Anda sebelum berolahraga. Jika kadar sebelum 
berolahraga dibawah 100 mg/dL, maka sepotong buah atau makan snack akan 
meningkatkan kadar gula dan membantu Anda menghindari rendahnya kadar gula dalam 
darah. Periksa alagi 30 menit kemudian akan menunjukkan apakah kadar gula darah 
Anda stabil. Juga merupakan ide yang baik untuk memeriksa gula darah Anda sesudah 
latihan atau aktivitas yang melelahkan. Jika Anda menggunakan insulin, risiko Anda 
mengalami rendahnya kadar gula darah darah mungkin pada enam sampai 12 jam 
sesudah olahraga. Para ahli juga memberi peringatan terhadap olahraga jika gula darah 
Anda terlalu tinggi (diatas 250), karena olahraga kadang-kadang dapat meningkatkan 
gula darah. 

Karena bahaya yang terkait dengan diabetes, selalu gunakan gelang peringatan medis 
yang mengindikasikan bahwa Anda penyandang diabetes dan apakah Anda 
menggunakan insulin. Juga simpan permen atau tablet glukosa dengan Anda saat olah 
raga, sewaktu-waktu gula darah anda turun dengan drastis. 

Sumber: HEAL Thbeat 23 November 2019 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Analisis Permenkes 43 Tahun 2019 tentang 
Puskesmas oleh Yuniastin 


Saturday, January 25, 2020 


Novel Coronavirus (2019-nCoV) nasehat untuk 
masyarakat dari WHO 


Saturday, January 25, 2020 


Rekomendasi standar WHO bagi masyarakat umum untuk mengurangi paparan dan 
penularan terhadap berbagai penyakit sebagai berikut, yang meliputi kebersihan tangan 
dan pernapasan, dan praktik keamanan pangan: 


s Sering-sering mencuci tangan menggunakan cairan cuci tangan berbasis alkohol 
atau sabun dan air: 

» Bila batuk dan bersih tutupi mulut dan hidung dengan siku yang ditekuk atau tisu - 
buang tisu segera dan cuci tangan. 

» Hindari kontak erat dengan orang yang demam dan batuk. 

» Jika anda demam, batuk dan sulit bernapas segera berobat dan ceritakan tentang 
riwayat perjalanan terakhir Anda kepada petugas kesehatan: 

» Bila mengunjungi pasar hewan di daerah yang mengalami kasus novel coronavirus, 
hindari kontak langsung yang tidak dilindungi dengan hewan dan permukaan yang 
kontak dengan hewan: 

s Hindari konsumsi produk binatang yang mentah atau setengah matang. Daging, 
SUSU atau organ binatang mentah harus ditangani dengan hati-hati, untuk 
menghindari kontamisasi silang dengan makanan yang tidak dimasak sebagaimana 
praktek keamanan makanan yang baik: 

Sumber: Novel Coronavirus (2019-nCoV) advice for the public 


Shalat - cahaya - Hadits ke-23 - Arba'in Nawawi 
oleh Ustadz Suriani... 


Sunday, January 26, 2020 


Shalat adalah cahaya atau shalat itu sebagai cahaya 
Jawaami'ul kalim — perkataan yang ringkas tapi maknanya dalam. Ini adalah mujizat 
yang diberikan Allah berikan secara khusus, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi 
sebelum beliau. 
Fungsi cahaya: 
» Membedakan antara manfaat dan bahaya. Tanpa cahaya, kita tidak tahu apakah 
benda dihadapan kita berbahaya atau tidak. 
» Penerang jalan. Kalau kita menuju tujuan, tapi jalannya gelap, tentu kita tidak akan 
sampai. 
» Menerangi tempat. Sangat tidak enak berada di tempat yang gelap. Satu-satunya 
tempat dimana kita nyaman dengan kegelapan adalah saat tidur. 


Shalat 


» Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang senantiasa mendirikan 
shalat senantiasa memiliki sifat furgon —- kemampuan untuk membedakan yang 


INFORMASI KAPUAS 2020 23 


24 


benar dan salah. Mana yang bermanfaat dan bahaya. Orang yang tidak shalat, tidak 
punya sifat furgon. Orang kafir tidak membedakan yang halal atau haram. Khamr 
yang buruk untuk kesehatan dikonsumsi oleh orang kafir. 

» Kita sedang menuju pintu kubur / kematian. Kita sedang antri menunggu jadwal 
kematian. Kita menuju negeri akhirat (surga). Kalau kita berada di tempat yang 
gelap, maka tidak akan sampai ke tujuan. Di dunia pun, kita mencari kebahagiaan. 
Kita tidak akan hidup bahagia tanpa agama. Kita tidak akan bahagia tanpa Islam. 
Umar bin Khattab — kita ini adalah umat yang dimuliakan Allah dengan Islam, maka 
ketika kita berusaha mencari kemuliaan diluar Islam, maka kita tidak akan dapatkan. 

s Shalat sebagai cahaya di dunia dan akhirat. Dalam kubur, nikmatnya hanya 
dirasakan oleh orang-orang saleh. Ketika kita membawa amal saleh, maka kubur 
kita akan terang. 


Shalat - Cahaya 
Cahaya itu apa saja: 
» Allah — Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ketika Mrraj, Rasulullah melihat Allah 
sebagai cahaya. 
» Rasulullah. Bait gasidah (syair) — anta syamsun anta nuurun (engkau adalah 
matahari, engkau adalah cahaya) 
« Guran 
s Sunnah Nabi 
e Islam 
» Kebenaran 
. Ilmu 


Imam Syafi'i pernah mengadu kepada wagi — mengadukan susah menghapal. Nasehat 
gurunya: meninggalkan maksiat. Dia sampaikan kepadaku bahwa ilmu itu adalah 
cahaya. Cahaya Allah tidak akan didapatkan oleh orang yang berbuat maksiat. 
Bila terjerumus pada maksiat maka segeralah bertaubat. 
Ungkapan “shalat itu cahaya” sama dengan “haji itu adalah Arafah”. Dalam kondisi 
apapun, orang secara fisik hadir di Arafah, baik sedang sakit, haid. Sama juga dengan 
ungkapan "agama adalah nasehat”. 
Sayid Sabig — tidak ada satu ibadah pun dalam Islam yang kedudukannya melebihi 
shalat. 
Kedudukan Shalat 
Ada fenomena di tengah masyarakat yang menganggap bahwa shalat itu bukan sesuatu 
yang istimewa. Itu sudah Allah isyaratkan sejak turunnya Aur'an. 
19: 59 — generasi pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan 
hawa nafsu 
Ada hubungan antara orang yang meninggalkan shalat cenderung memperturutkan hawa 
nafsu. 
Orang yang tidak shalat suka berbuat keji dan mungkar. 
Menyia-nyiakan shalat 

« Menganggap sia-sia (tidak ada manfaatnya) 

»« Meninggalkan, meremehkan 


Bentuk menyia-nyiakan shalat 
» Menganggap shalat tidak wajib. Salah satu kriteria aliran sesat dari MUI — meyakini 
tidak wajibnya shalat. Orang yang mengaku dirinya bersatu dengan Tuhan tidak mau 
shalat. 
» Penganut pluralisme agama. Ketika dia mengatakan bahwa semua agama benar, 
maka baginya shalat adalah sia-sia. Ulama NU bilang bahwa orang yang pluralisme 


INFORMASI KAPUAS 2020 


adalah maling agidah. Buya Yahya menyebut “kaum sifilis” sebagai munafik. 
s Orang yang malas mengerjakannya. Bisa karena kekuasaan, jabatan, harta, bisnis. 


Dari Rasulullah SAW ketika dia menyebutkan pentingnya shalat dan dia menyebutkan: 
Barang siapa memeliharanya, maka dia mendapatkan cahaya, bukti nyata, keselamatan. 
Dan orang yang menyia-nyiakannya dia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti nyata 
dan keselamatan. Dan nanti pada hari kiamat, orang yang menyia-nyiakan shalat 
dikumpulkan bersama Oarun, Haman, Firaun, Ubai bin Khalaf. 

Marun adalah orang yang sangat kaya. Termasuk keluarga Nabi Musa. 

Haman — salah seorang pejabat penting dalam kerajaan Firaun. 

Firaun — tidak ada orang yang mau disebut sebagai Fir'aun. Jadi icon kezalliman, 
kediktatoran. 

Ubai bin Khalaf — tokoh penting dalam suku Guraisy. Orang yang sangat memusuhi Nabi, 
pebisnis. 

Orang bisa meninggalkan shalat karena disibukkan oleh harta. Hartanya terlalu banyak. 
Ada orang yang tidak tahu jumlah perusahaannya karena sangat banyak. Dia nanti akan 
dikumpulkan bersama Oarun. 

Orang yang meninggalkan shalat karena jabatan maka akan dikumpulkan bersama 
dengan Haman. 

Orang yang disibukkan oleh kekuasaan untuk shalat maka akan dikumpulkan dengan 
Firaun. 

Orang yang disibukkan mengurus bisnis sehingga lupa shalat, maka akan dikumpulkan 
dengan Ubai bin Khalaf. 


Shalat Jum'at di Masjid Nurul Iman 24 Januari 
2020 


Sunday, January 26, 2020 
Bagaimana kucing buta turun dari setang motor 


Sunday, January 26, 2020 


Ketika sampai di rumah pada hari Rabu, 22 Januari 2020, admin melihat kucing buta 
sedang menaiki setang motor dan melakukan eksplorasi. Sampai akhirnya dia turun dari 
setang tersebut dengan kaki belakangnya. Padahal bagi kucing yang bisa melihat, dia 
tinggal melompat ke tempat duduk. 


Menyusul rangkaian truk di Kecamatan Pulau 
Petak 


Sunday, January 26, 2020 


Saat pulang mengajar di SMK Al-Amin Kapuas pada hari Rabu, 22 Januari 2020, admin 
melihat ada sekumpulan truk melintasi admin yang sedang membeli rambutan di pinggir 
jalan. Admin berusaha untuk melewati rangkaian truk ini satu per satu. 


INFORMASI KAPUAS 2020 25 


26 





Rapat pembentukan PMI Kecamatan Kapuas 
Timur 


Tuesday, January 28, 2020 


Pada hari Senin, 27 Januari 2020 bertempat di aula Kantor Kecamatan Kapuas Timur 
diselenggarakan kegiatan rapat pembentukan PMI Kecamatan Kapuas Timur. Kegiatan 
ini dihadiri oleh para kepala desa, tokoh masyarakat, petugas dari berbagai dinas dan 
instansi yang berada di lingkungan kecamatan Kapuas Timur. Kegiatan ini merupakan 
tindak lanjut dari permintaan PMI Kabupaten Kapuas yang ditujukan kepada Camat 
Kapuas Timur untuk mengajukan pengurus PMI Kecamatan Kapuas Timur. 


Setelah dibentuk tim formatur, maka terpilih kepengurusan PMI Kecamatan Kapuas 
Timur. Nama-nama ini diajukan kepada PMI Kabupaten Kapuas untuk dibuatkan surat 
keputusan yang kelak akan dilakukan pelantikan dan sosialisasi terkait 
kepalangmerahan. 


Tes Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan 
Pilkada Gubernur dan... 


Friday, January 31, 2020 


Pada hari Kamis, 30 Januari 2020 
bertempat di aula Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kabupaten Kapuas dilaksanakan kegiatan 
tes tertulis calon Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala 
Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur 
Kalimantan Tengah Tahun 2020. 


Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang 
berasal dari 17 kecamatan di Kabupaten 
Kapuas. Untuk Kecamatan Selat diikuti 
oleh 59 peserta. 





-— 


: Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak M. Hipni 
LL 


INFORMASI KAPUAS 2020 


IMANI Kapuas ikuti rapat koordinasi wilayah di 
Pangkalan Bun 


Wednesday, February 05, 2020 


Ibu Fitri Astutik (kanan) 
ST MEN ORASI WLAN MATAN Ibu Fitri Astutik (tiga dari kanan) dan Ibu 


PERHIMPUNAN INDONESIA MADANI (IMANI) 
KALIMANTAN TENGAH 
. 


Zainatul Mualifah (dua dari kanan) 

Foto bersama sesudah acara pembukaan 
Tiga orang pengurus Perhimpunan 
Indonesia Madani Kapuas yaitu Ibu Rina 
Amahorosea (Ketua), Ibu Zainatul Mualifah 
(Sekretaris) dan Ibu Fitri Astutik (Ketua 
Bidang Pemberdayaan) mengikuti kegiatan 
Rapat Koordinasi Wilayah di Aula 
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, 
Pangkalan Bun pada hari Sabtu, 1 Februari 
2020. 





Allah memberikan amanat kepada kita - Nouman 
Ali Khan 


Friday, February 07, 2020 


D lw. (JJo Sie lv 599 Jlelole. Ls To Jol 951 2J pop P3 “Nolan: o2Jp3l 
se “lu IJJo ea sebJp K0 lu IJJo Jlu “wpsel AI 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. (A.S. An-Nisa, 4: 58) 


Cara Allah membuka perintah ini perlu menjadi perhatian. 
Orang yang punya SIM berarti mendapat amanat untuk mematuhi aturan lalu lintas. 


INFORMASI KAPUAS 2020 2 


28 


Pemerintah tidak selalu bisa mengawasi pengemudi mematuhi peraturan lalu lintas. 
Yang harus diingat bahwa amanat itu juga merupakan amanat yang Allah berikan. 


Jangan bermalas-malasan dalam bekerja karena melihat rekan kerja yang lain bermalas- 
malasan. Kita sebagai karyawan atau pegawai sudah ada kontrak yang ditandatangani. 


Para pelajar dan mahasiswa harus menyadari bahwa mereka menerima amanat untuk 
belajar dengan baik. 


Jangan melakukan sesuatu karena takut kepada seseorang, tapi takutlah kepada Allah: 


SJI UK90p IE J9LnS 
.. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja)... (@.S. Al- 
Bagarah, 2: 150) 


Jangan ceritakan rahasia orang lain yang dia percayakan kepada Anda. 
Amanat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah Gur'an. 


Allah tidak segera menghukum orang yang mengabaikan amanat. Contoh anak yang 
menulis di meja sekolahnya. Ingat Allah selalu bersama kita: 


pl SUSU P0 URIS : SJ IJI 09 Jlv20p 9JI Bowo JI 09 wb op IJI bu pu 3JJ 9JI 
(355 09 p£0p Isu pl Ilug 

.. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan 
tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) 
pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada 
bersama mereka di manapun mereka berada... (@.S. Al-Mujadilah, 58: 7) 


Sl sol IJ5xsw Tougl Jl sesugl IJJo 3 w3J gen9ug! leluleJe gluwp ceJe9U 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (@.S. Al-Anfal, 8: 27) 


Mengenal PT. Alam Insan Madani 
Saturday, February 08, 2020 


PT. Alam Insan Madani dibentuk dengan pemegang saham terbesarnya adalah Yayasan 
Islam Al-Amin Kapuas. Perseroan ini dibentuk untuk membantu yayasan mengelola 
berbagai macam kegiatan bisnis yang berlangsung dilingkungan yayasan diantaranya: 


s Penyediaan alat tulis kantor 

e Air isi ulang 

» Kantin 

» Katering 

s Penggilingan padi 
Sekretariat perseroan saat ini berada di komplek Islamic Center Al-Amin Kapuas. Untuk 
keterangan lebih lanjut, bisa melihat blog perseroan ini: 
https://alaminsanmadani.blogspot.com/ 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Menatap mendung dari Jembatan Barito dan 
Jembatan Pulau Petak 


Sunday, February 09, 2020 


Video-video diatas diambil karena ketertarikan menyaksikan fenomena alam yang 
menarik. 


Menjadi manusia yang berguna - Ustadz Ahmad 
Fahri bin Syahab 


Sunday, February 09, 2020 


Tausiyah ini disampaikan pada hari Jum'at, 7 Februari 2020 di aula RSUD dr. H. 


Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan 
oleh Majelis Ta'lim Asy-Syifa. 


Definisi Ahli Bid'ah 


Sunday, February 09, 2020 


Kita sering baku hantam diantara kita sendiri. Salah satu penyebabnya adalah masalah 


bid'ah. Penting untuk menyamakan persepsi lebih dulu. Kita perlu memperluas wawasan. 


Kalau kita sudah mengerti maka tindakan kita sudah betul. Tindakan salah seringkali 
berasal dari pemahaman yang salah. 

Hasan Al-Banna ketika menyusun 20 prinsip, tujuannya adalah untuk menyamakan 
persepsi. Siapakah Ahli Bid'ah 

Orang beriman dan bertakwa. Orang kafir. Orang munafik. Kalau diringkas — iman dan 
kafir karena munafik adalah orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan 
kekufuran. Lawan ahlus sunnah adalah ahlu bid'ah. 

Pertanyaan: : Apakah setiap orang yang melakukan bid'ah menjadi AHLI BID'AH - 
Seseorang yang melakukan suatu BID'AH apakah secara otomatis dia keluar dari 
AHLUS SUNNAH? - Ulama Ahlus Sunnah jika melakukan suatu kesalahan, apakah 
dikatakan dia AHLI BID'AH atau DIA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN 

PAHAMI: - Kalimat “KELUAR DARI AHLUS SUNNAH” bukan kalimat sederhana. : 
Kalimat ini membawa kepada konsekuensi yang sangat luas 

Syaikh Wahid Abdussalam Bali: Seseorang dianggap sebagai AHLI BID'AH jika ia 
meyakini seluruh atau sebagian besar keyakinan ahli bid'ah. 

Jika ada seorang ulama dari kalangan Ahlus Sunnah yang memiliki kesalahan dalam 
salah satu masalah akidah, atau memiliki kesamaan pemikiran dengan sebagian 
pemikiran ahli bid'ah, menurut mayoritas ulama tidak dianggap sebagai ahli bid'ah, akan 
tetapi ulama itu dianggap telah melakukan kesalahan dalam masalah tersebut. 

Contoh Ulama yang mengikuti mazhab Asy'ari — menta'wilkan sifat tangan. Contohnya 
Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali. 

Kita tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah. 

Orang kalau wawasannya sempit, mudah menyalahkan orang. 

Syaikh Wahid Abdussalam Bali: Ada pula pendapat yang meyakini bahwa seorang ulama 
jika melakukan suatu kesalahan, walau satu masalah, dalam masalah akidah, maka dia 
dianggap sebagai AHLI BID'AH. saya tidak tahu ada ulama terdahulu yang punya 
anggapan seperti ini. Adapun pada zaman sekarang, yang punya anggapan seperti ini 


INFORMASI KAPUAS 2020 


29 


30 


adalah Syaikh Rabi' Al Madkhali dan Syaikh Mahmud Al Haddad. 

Syaikh Rabi' Al Madkhali dan Syaikh Mahmud Al Haddad mendapat pemikiran seperti ini 
dari seseorang yang bernama Syaikh Aman Al Jami. Al-Jamiah, Al Madakhilah, Al 
Haddadiyah. Pengikut mereka dikenal dengan istilah Salafi (sebagai kelompok). 

Rabi Al Madkhali mengatakan bahwa kriteria itu berlaku pada ulama-ulama kontemporer. 
Mahmud Al Haddad mengatakan bahwa kriteria itu berlaku untuk semua ulama. 

Di Jakarta, kelompok Salafi pecah menjadi 12 kelompok. Diantara mereka saling 
mentahzir, saling membid'ahkan. Masing-masing mereka meng-klaim diri mereka salafi. 
Dialog dengan salafi susah karena diantara mereka sendiri pecah. 

Yang dianggap ahli bid'ah oleh kelompok Madakhali: 1. Syaikh Muhammad Hassan — 
banyak jama'ahnya, dianggap tokoh khawarij internasional 2. Syaikh Muhammad Abdul 
Makhsuf 3. Syaikh Hasan Ya'gub 4. Syaikh Mustafa Al-Adawi 5. Syaikh Salman Al- 
Audah — bukunya Generasi Ghuraba 6. Syaikh Abdurrahman Al-'Arifi 7. Syaikh Naashir 
Omar 8. Syaikh Aid Al-Garni 

Ulama Mesir — Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi — dianggap “laisa min ahli sunnah” 
Para ulama diatas dianggap KELUAR DARI AHLUS SUNNAH karena: : Mengkritik 
pemerintah (misalnya mengkritik Husni Mubarak) : Ulama-ulama tersebut membolehkan 
demokrasi - Ulama-ulama tersebut membolehkan demonstrasi : Ulama-ulama tersebut 
membolehkan partai politik - Ulama-ulama tersebut membolehkan pemilu 

Jama'ah Dakwah yang dianggap ahli bid'ah : Al Ikhwan Al Muslimun dianggap lebih 
berbahaya dari Yahudi. Jama'ahnya dianggap ahli bid'ah : Tabligh - Hizbut Tahrir 
Menurut Syaikh Madkhali: Al-Ikhwanul Muslimin adalah firgah yang berbahaya bagi Islam 
sejak berdirinya. Al-Ikhwanul Muslimin adalah pendusta. Dustanya lebih banyak dari 
orang-orang Syi'ah. Ikhwan punya pemikiran kesatuan agama, wihdatul wujud: punya 
pemikiran sekularisme. Orang-orang Ikhwan memakai pakaian Islam, sangat memusuhi 
kelompok salafi melebihi orang Yahudi dan Nasrani. 


Bisakah anda mendengarkan dengungan 
kumbang pada video ini? 


Sunday, February 09, 2020 


Saat berada di dalam rumah, admin mendengarkan suara dengungan dari belakang 
rumah, ketika melihat ke belakang, rupanya kumbang-kumbang sedang mengambil sari 
dari bunga-bunga jambu bol yang sedang berkembang. 


Panduan Wawancara Seleksi Calon Anggota 
Panitia Pemilihan Kecamatan... 


Sunday, February 09, 2020 
Mencicipi Pempek WoenKito Nian 


Sunday, February 09, 2020 


Pada hari Ahad, 9 Februari 2020 saat berjalan mengelilingi Stadion Panunjung Tarung, 
admin melihat ada Pempek Woengkito Nian di pinggir jalan. Setelah selesai Jalan Sehat, 
admin bersama istri menikmati pempek ini. Bila ingin melihat akun Facebooknya, bisa 
melihat di alamat berikut: 


https://www.facebook.com/pempek.woenkitonian.1 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Menonton orang panahan di halaman kantor 
Telkom Kuala Kapuas 


Sunday, February 09, 2020 


Saat pulang dari acara Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah Islam 
Terpadu Yayasan Islam Al-Amin Kapuas pada hari Ahad, 9 Februari 2020, admin mampir 
sebentar ke halaman kantor Telkom Kuala Kapuas untuk melihat-lihat orang yang 
sedang panahan. 


Market Day - Milad Yayasan Islam Al-Amin 
Kapuas ke-24 


Sunday, February 09, 2020 


Market Day adalah salah satu kegiatan dalam rangkaian Milad Yayasan Al-Amin Kapuas 
ke-24 yang dilaksanakan di pinggir Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas pada hari 
Ahad, 9 Februari 2020. Kegiatan ini menampilkan berbagai macam jualan anak-anak 
sekolah dan para gurunya. 


Rumah Makan Plaza Kambing - Soft Opening 10 
Februari 2020 


Sunday, February 09, 2020 


Rumah makan ini terletak di Jalan Pemuda, 50 meter dari 
Simpang Lima Camuh, Kuala Kapuas. Menunya adalah: 


MERE 


SERBA KAMBING | 





INFORMASI KAPUAS 2020 31 


32 





s Sate Maranggi 
» Nasi goreng kambing 
s Tongseng 
s Gulai 
» Kebuli 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0812-506-8088. 


Milad Yayasan Islam Al-Amin Kapuas ke-24 
Sunday, February 09, 2020 


Kegiatan pembukaan Milad Yayasan Islam Al-Amin Kapuas ke-24 dilaksanakan di 
pinggir Stadion Panunjung Tarung pada hari Ahad, 9 Februari 2020. 


Jalan Sehat - Milad Yayasan Islam Al-Amin 
Kapuas ke-24 


Sunday, February 09, 2020 


Jalan sehat ini dilaksanakan pada hari Ahad, 9 Februari 2020 dengan start di Jalan 
Maluku, samping Stadion Panunjung Tarung, Kuala Kapuas, kemudian menuju ke Jalan 
Tambun Bungai, berputar di depan Kantor Golkar Kapuas, masuk kembali ke Jalan 
Maluku dan berakhir di tempat start. Setelah jalan sehat dilakukan pengundian "door 
prize" untuk peserta jalan sehat. 


Perkenalan dokter internsip di Kabupaten 
Kapuas Periode 2020-2021 


Tuesday, February 11, 2020 


Pada hari Senin, 10 Februari 2020 bertempat di halaman parkir RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas, para dokter internsip penempatan Kabupaten Kapuas 
Periode 2020-2021 memperkenalkan diri. Sebagian mereka adalah orang dari 
Kalimantan Tengah yang sekolah di Jakarta, Jawa dan Palangka Raya. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 
2020 Tentang Sistem Akun... 


Wednesday, February 12, 2020 


BU RAWIKARUASI 
PRRONIN SI KASI MANIPANGNEN GAN 


PERATU RANIBU PATI KARUWAS/ 
NOMORINTAHUNI2020 


TENTANGI 
Si SE MPAKU NTABI BITASJI NERJAN 
INSTANSI PEMERINTAH 
DIIBINGKUNGANIPEMERINTAH 
KABU PATENIKARUASI 





Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 
12 Februari 2020 di aula Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini dibuka 
oleh Sekretaris Daerah Pemerintah 
Kabupaten Kapuas, Bapak Andreas Nuah. 
Foto dan berita dikirimkan oleh M. Hipni 


"Meet Up" pertama pemandu lokal (Local Guide) 


di Kuala Kapuas - 15... 
Thursday, February 13, 2020 


Worldwide Hospital Edit Walk V3.0 





Pada hari Sabtu, 15 Februari 2020 
bertempat di aula RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas akan 
dilaksanakan kegiatan pemandu lokal 
(Local Guide) Kuala Kapuas yaitu 
Worldwide Hospital Edit Walk V3.0. 
Kegiatan ini berusaha untuk memperbaiki 
pemetaan tempat-tempat yang biasa 
dikunjungi masyarakat di rumah sakit, serta 
perbaikan pemetaan fasilitas kesehatan 
yang ada di daerah setempat. 


Dalam kegiatan ini direncanakan akan 
dilakukan perbaikan pemetaan di rumah 
sakit serta beberapa praktek dokter yang 


INFORMASI KAPUAS 2020 


34 


ada di Apotek Mujarab dan Apotek Murah. Untuk bergabung, silahkan kunjungan 
halaman berikut: 


https://maps.google.com/localguides/meetup/edit-faskes-kuala-kapuas 


Poster-poster Hari Bumi ke-50 


Thursday, February 13, 2020 
Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara 


Saturday, February 15, 2020 


2 
3S 
) 


Manah P 
(KALTENG BATUAH Mp “2 
eU) 


3 (R3 $ 
3 
EA PENGUMUMAN | 
kelar 1 
2020 | 
5 Penerimaan 
1" Pendaftaran 
PTE Ke f 
ra ses seleksi, mulaidan | 
Februari selel 
14 Ksi Wawa 


Badan Adhoc Pilgub Prov. Kal! 


"Ss 18-24 Februari 
. 'arga Negar: esia # Tidak 
. B ahun pem 
. KPU/KI! 
Il al Ika da 
. | 
gu: 
i dal 





Sensus Penduduk 2020 dapat dilakukan secara 
online 


Saturday, February 15, 2020 


Pagi ini, Sabtu, 15 Februari 2020 ketika 
(BRP sowesa san Hc“) teman dari Badan Pusat Statistik 
memberikan alamat pengisian sensus 
secara online: 


SENSUS PENDUDUK 2020 https://sensus.bps.go.id/ 
SUDAH DIMULAI! admin langsung mengisinya. Pada awalnya 
Segera catatkan informasi Anda dan keluarga agak kesulitan karena laptop yang 
untuk data kependudukan yang akurat. digunakan sedang mungunggah video ke 
ST NN Ge ENI NO GTTAJuT YouTube. Akhirnya admin pindah ke HP. 


pengisian sensus secara online melalui @SS SI eAe) 


Lebih lancar, meskipun masih ada pilihan 
Pastikan Anda mengisi Sensus Penduduk 





yang harus diisi lagi karena pilihan tidak 

Informasi lebih lanjut, hubungi (021) 3841195 ext 2020. muncu|-mun.cul. Bahkan beberapa kali 

Oei anang sel alah "simpan sementara" gagal karena "server"- 
Sd ag ih # nya BPS sedang sibuk. 

» Setelah mengisi data semua anggota 

keluarga, ada pemberitahuan bahwa 

pengisian sudah lengkap. Barulah isian tersebut dikirim. Setelah dikirim kita bisa 

mengunduh butti lapor. Silahkan mencoba. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Mengedit informasi rumah sakit di Google Maps 


Sunday, February 16, 2020 


Mengedit informasi rumah sakit di Google Maps: Pada hari Sabtu, 15 Februari 2020 para 
Local Guide 'dadakan' dari Kuala Kapuas berkumpul di aula RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas untuk mengikuti kegiatan Meet Up yang baru pertama kali 
diadakan di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh lima orang 
peserta. Para p... 


Shalat Zuhur di Majelis Ta'lim Fathul Arifin 
Sunday, February 16, 2020 


Admin pernah mendengar kabar bahwa dari Jalan Jepang, samping gereja ada jalan ke 
pondok pesantren. Pada hari Ahad, 16 Februari 2020, admin mencoba untuk shalat 
Zuhur di pondok pesantren tersebut. Tapi waktu menempuh jalan tersebut, admin hanya 
menemukan Majelis Ta'lim Fathul Arifin. Ketika admin masuk dan bertanya penjaga 
masjid, ternyata pondok pesantrennya sedang dalam proses pembangunan, asramanya 
sudah dibuat. Mushola-nya malah sudah berdiri dengan megah. Admin ikut shalat Zuhur 
di mushola ini. 


Sedekah Sebagai Bukti Keimanan - Hadits ke-23 
Arba'in Nawawi — Usta... 


Sunday, February 16, 2020 


Sedekah adalah bukti nyata adalah sedekah sebagai bukti keimanan. 

Sedekah berasal dari bahasa Arab - shidig yang artinya benar, lawannya kazib, dusta. 
Sedekah bukti nyata benarnya iman. Iman yang benar adalah sejalan antara keyakinan, 
ucapan dan perbuatan. 

Secara umum sedekah adalah menginfakkan harta di jalan Allah. 

Zakat itu disebut sedekah. 

Tasbih, tahmid, tahlil, menyuruh kebaikan, melarang keburukan, hubungan intim adalah 
sedekah. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat tentang orang yang bangkrut 
(muflis), menurut Nabi mereka adalah orang yang banyak kebaikan, pahala jerih 
payahnya habis karena berbuat kezaliman (mencela, mencaci, membunuh fisik / 
karakter). 

Nabi juga pernah bertanya tentang orang yang paling cerdas, menurut Nabi orang yang 
pintar adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak 
membuat persiapan untuk kematian tersebut. 

Proses deislamisasi bahasa: upaya musuh Islam untuk menjauhkan kaum Muslimin dari 
pemahaman yang benar dengan mengubah istilah Islam menjadi makna yang jauh dari 
makna aslinya. 

Contoh dalam aturan disebutkan bahwa calon kepada daerah harus orang yang 
bertakwa. Dalam definisi @uran, takwa ada unsur iman kepada Allah. Namun makna itu 
dalam aturan Cuma berarti percaya pada Tuhan, meskipun tuhannya adalah berhala. 
Ilmu mengantarkan pada Allah, Nabi dan @ur'an. Ilmu itu adalah apa-apa yang dibawa 
oleh para sahabat. 

Ilmu sekarang Cuma dianggap sebagai informasi. Informasi tidak selalu bisa dianggap 
sebagai ilmu. Iman bukan hanya tidak percaya. Sila pertama adalah tauhid. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


35 


36 


Linimasa Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur 


dan Wakil Gubernur Kali. 


Wednesday, February 19, 2020 


MA 15-17 FEBRUARI 2020 5 PENGUMUMAN 
PENERIMA 


ERIMAAN 
PENDAFTARAN 18-24 FEBRUARI 2020 
DI KPU 
KABUPATEN/KOTA 
25-27 FEBRUARI 2020, pENELITIAN 25-27 FEBRUARI 2020 pERPANJANGAN 
& O pwsTRasI 9 2 pENDAFTARAAN 


PENGUMUMAN HASIL 


PENELITIAN 8-29 FEBRUARI 2020 
ADMINISTRASI 
SELEKSI TERTULIS 
PEMERIKSAAN HASIL 
SELEKSI TERTULIS ea MARET 2020 O 28 FEBRUARI 2020, TNGGApANI ! 
O 7MARET 2020“ Tawnpi 


(03) 5-7 MARET 2020, PENGUMUMAN HASIL 
| SELEKSI TERTULIS 
WAWANCARA e 10-12 MARET "@ Oo 


KLARIFIKASI TANGGAPAN 49- 
MASYARAKAT TAHAP II Ba z 
PENGUMUMAN PASCA (F2) 
@ 20-21 MARET 2020, HASIL KLARIFIKASI “STOP 
& MASYARAKAT TAHAP II 
PELANTIKAN ps» 22 MARET NG MASA KERJA PPS 2020 CN" 
« 4 23 MARET - 30 NOVEMBER 2020 


@ http://kpu.kapuaskab.go.id/ lo) oU nee) er | f KPU Kabupaten Kapuas 





Makan Siang di Plaza Kambing Kapuas 21 


Saturday, February 22, 2020 








INFORMASI KAPUAS 2020 


Sate kambing 

Tongseng kambing Pada hari Ahad, 16 
Februari 2020, kami menyempatkan diri 
untuk makan siang di Plaza Kambing yang 
terletak sekitar 50 meter dari simpang 
camuh (simpang lima) arah Jalan Pemuda. 


Ketika baru duduk, kami sudah disajikan 
"Welcome Drink". Kemudian Ibu Nurhikmah 
memberikan daftar menu yang ada. Saya 
memesan Sate Kambing dan istri 
memesaan Tongseng Kambing. Tidak lama 
kemudian minuman yang kami pesan 
datang. Setelah itu baru pesanan kami 
datang. Rasa sate dan tongsengnya enak. 


Just in Time Coronavirus lecture - 2019-novel 
Coronavirus (2019-nCo... 


Sunday, February 23, 2020 


Presentasi diatas merupakan presentasi dari Rashid A. Chotani, MD, MPH, DTM, 
FRCPH yang dimuat disitus Supercourse berikut ini: 


http://www.pitt.edu/-super1/lecture/lec56501/001.htm 

Harapannya kuliah ini dapat disebarkan dalam waktu yang cepat ke seluruh dunia 
menggunakan jejaring yang sudah terbentuk dengan Supercourse dulu. Kuliah ini 
menjawab berbagai macam mitos dan kesalahan informasi yang beredar terkait COVID- 
19 ini. 


Sabar adalah Sinar - Hadits ke-23 Arba'in 
Nawawi — Ustadz Suriani J... 


Sunday, February 23, 2020 


Kalimat Nabi tentang Shalat adalah Shalat itu adalah nuur. Sekarang Sabar adalah 
dhiya. 

10:5 — Matahari dhiya (bersinar) dan bulan nuur (bercahaya). Dhiya itu adalah sinar yang 
timbul dari benda itu sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari matahari. 

Dalam bahasa Indonesia sinar sama dengan cahaya. 

Kata-kata yang terdapat di dalam @ur'an tidak ada yang sama maknanya, walaupun 
nanti diartikan sebagai sesuatu yang sama. 

Kemujjizatan Al-@ur'an dapat dilihat dari bahasa aslinya. Terjemahan @ur'an tidak bisa 
untuk melihat mujizat Gur'an. 

Sabar artinya menahan (imsak). Antara sabar dan puasa sangat erat hubungannya. 
Orang yang puasa harus sabar. Ketika sabar disebut sinar, maka itu adalah makna 
istilah. 

Amal ada yang lahir dan batin. 

Amal lahir misalnya shalat, wudhu', duduk di majelis ilmu, silaturahim, baca Gur'an. 

Amal batin letaknya di hati, misalnya niat, keikhlasan, sabar. Amal batin jauh lebih utama 
dari amal lahir. Mestinya kita lebih fokus pada amal batin dari amal lahir. Amal lahir kita 
sebanyak apapun tidak akan bermakna kalau tidak ikhlas. 

Amal lahir dikaji dalam pelajaran fikih, mulai dari thaharah (suci pakaian, badan, tempat). 
Syarat-syarat sahnya shalat: menghadap kiblat, menutup aurat. Dalam fikih tidak 
dibicarakan amal batin. 

Amal batin, ada yang menyebutnya tasawuf, ada juga yang menyebutnya suluk, ada lagi 
yang mengatakan akhlak. Abul a'la al maududi menyebutnya tasawuf. Hamka 
menyebutnya tasawuf. Shalat tidak cukup kebersihan pakaian, tempat, badan, tapi juga 
yang penting adalah kebersihan hati. 

Sabar secara bahasa menahan. Secara istilah sabar adalah menahan diri dari perbuatan 
yang diharamkan. Menahan diri untuk selalu melaksanakan perintah Allah SWT. 
menahan diri dari berkeluh kesah ketika menghadapi musibah atau menerima takdir 
Allah SWT. 

Sabar dibagi 3: 1. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan 2. Sabar dalam menjalankan 
ketaatan 3. Sabar dalam menghadapi musibah 

Maksiat itu enak, buktinya banyak yang melakukannya. Ketika melaksanakan maksiat, 
kita tidak perlu mengadakan perlawanan. Meninggalkan maksiat perlu perlawanan. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


S1 


38 


Ali Thanthawi mengumpamakan maksiat itu seperti air, mengalir ke tempat yang rendah. 
Air itu untuk menaikkan ke tempat yang tinggi maka perlu tenaga seperti menimba. 
Surga diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang, sedangkan neraka 
diliputi oleh sesuatu yang dicenderungi oleh banyak orang. 

Keutamaan Sabar 

13: 22 — dan orang-orang yang sabar mencari keridhoan Tuhannya 

Menahan diri itu tujuannya adalah mencari keridho'an Allah SWT. 

Maling itu sabar menahan kantuk, menahan dingin. 

Sabar yang bernilai adalah yang mencari ridho Allah SWT. kita tidak berzina bukan 
karena takut penyakit tapi karena takut kepada Allah SWT. 

13:23 balasan bagi orang-orang yang sabar yaitu masuk surga beserta keluarganya 

13: 24 ucapan selamat dari malaikat untuk ahli surga karena kesabaran mereka 

Ulama Mesir mengatakan: kalau dulu manusia belajar maksiat kepada setan, sekarang 
setan belajar maksiat kepada manusia. 

Yusuf Gardhawi menulis buku: Sabar dalam perspektif Guran dan Sunnah 

42: 43 — tetapi orang-orang yang sabar dan memaafkan kesalahan orang lain, itu 
merupakan perbuatan yang diutamakan. 

Orang yang sabar atas penderitaan dan memaafkan orang-orang yang menzaliminya, 
maka sabar merupakan hal yang wajib dilakukan. Kewajiban secara hukum secara 
hukum yang harus dilaksanakan. 

Abdullah bin Mas'ud — sabar itu separuh dari keimanan 

Ali bin Abi Thalib — kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukan kepala dengan 
badan. 

Kesabaran dan iman tidak bisa dipisahkan. Kalau kesabaran hilang, hilanglah imannya. 
Apabila kesabaran hilang, maka hilanglah keimanannya. 

Orang yang tidak sabar dengan musibah akan berkeluh kesah. 

Hadits Mudsi — siapa yang tidak sabar dengan musibah yang Aku berikan dan tidak ridho 
dengan ketetapan yang Aku berikan, hendaklah dia keluar dari bawah langitKu dan 
carilah Tuhan selain Aku. 


Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 
2020 di Kuala Kapuas 


Friday, February 28, 2020 


Pada hari Rabu, 26 Februari 2020 bertempat di tempat parkir Stadion Olahraga 
Panunjung Tarung dilakanakan kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. 
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh dinas dan instansi serta berbagai perusahaan 
yang ada di Kabupaten Kapuas. Kegiatan upacara berlangsung singkat, hanya berisi 
arahan dari Bupati Kapuas, Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT serta do'a. Setelah itu para 
peserta dibagikan kupon yang bisa ditukar dengan bingkisan bila membawa sampah. 


Setelah itu peserta diarahkan ke Pelabuhan Danau Mare. Dua kelompok menyusur 
sungai Kapuas Murung menggunakan "tag boat" dan klotok. Dua kelompok lagi 
menyusuri Jalan Jenderal Sudirman sampai ke Feri Ujung Murung dan menyusuri Jalan 
Mawar sampai ke Jembatan Bagong. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan se- 
Kabupaten Kapuas Tahun 2020 


Saturday, February 29, 2020 


Pada hari Sabtu, 29 Februari 2020 
bertempat di Ballroom Pertama Inn, Jalan 
Seroja, Kuala Kapuas dilaksanakan 
pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan 
se-Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan 
Tengah Tahun 2020. Acara ini dihadiri oleh 
Bupati Kapuas, Camat se-Kabupaten 
Kapuas dan unsur Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah. 





Foto dan berita dikirimkan oleh M. Hipni 





Charlie vs. Goliath - Film Dokumenter 
Saturday, February 29, 2020 


Selesai menonton ini, admin kembali bersemangat untuk memperjuangkan hal-hal yang 
mungkin menurut orang lain tidak mungkin untuk dilakukan. 


Controlling Interest - Film Dokumenter 
Saturday, February 29, 2020 


Film diatas menggambarkan pandangan orang Amerika sendiri terhadap perusahaan 
multinasional. Film ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya punya anggota dewan 
yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan perusahaan besar. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


39 


40 


Al-Gur'an adalah hujjah yang membelamu atau 
menuntutmu 


Sunday, March 01, 2020 


Hadits ke-23 Arba'in Nawawi — Ustadz Suriani Jiddy, Lc 

Ali bin Abi Thalib: akan datang kepada manusia suatu zaman dimana Islam tidak akan 
tinggal kecuali nama, dan tidak ada yang tersisa dari Gur'an kecuali tulisannya: masjid- 
masjid mereka megah, besar, mewah tapi tidak lagi menjadi petunjuk (cahaya), ulama- 
ulama mereka menjadi makhluk yang paling buruk yang ada di muka bumi, dari mereka 
muncul fitnah-fitnah. 

Interaksi dengan Our'an: 1. Membacanya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari 
Duran dia akan mendapatkan kebaikan, kebaikan itu dilipatgandakan menjadi sepuluh 
kali. Aku tidak mengatakan alif lam miim itu satu huruf tapi alif itu satu huruf, lam itu satu 
huruf dan miim itu satu huruf. 2. Memahaminya. 3. Mengamalkannya 4. 
Mendakwahkannya 

Bila kita tidak melakukan hal-hal diatas, maka Gur'an akan menuntut kita di hadapan 
Allah SWT. 

Mengamalkan OGur'an (Yusuf Gardhawi) 1. Menjadikan Aur'an sebagai panutan 2. 
Menjadikan @ur'an sebagai petunjuk hidup 3. Menjadikan Aur'an sebagai sumber hukum 
4. Menjadikan OGur'an sebagai aturan dakwah 5. Beriman kepada Gur'an secara total 6. 
Memberikan perhatian terhadap apa-apa yang disampaikan dalam Guran 

Menjadikan Auran sebagai panutan 

JH dlu Jd LS Somad: (JJo. 99 2 wud was Ily Syp9 (JJo J9 Jia 9) 1 JJo 
Isu Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia 
banyak menyebut Allah. (A@.S. Al-Ahzab, 33: 21)... 

Contoh dari Mur'an adalah Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh ibadah, akhlak, dll. 
Rasulullah menjadi Gur'an yang berjalan, @uran yang hidup. Rasulullah menjadi teladan 
bagi orang yang mengharapkan mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. 
Ada hubungannya antara kualitas keimanan dan keteladanan kepada Rasulullah SAW. 
SJ lo Juve oz090 Jo Siove9us sauwJp IJJo 95ES5 JJe Sus Jp “ IlJJo 
£ 9) y2sp Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (A.S. Ali Imran, 3: 31) 

si loJ, Ide 8 adp puu9Jul SSL dp Jersol pp! Juwp 22090 2 delu. 
9529 su Deng 0 ap 2u NJo 293 9Ioly PLS “Hai Ahli Kitab, sesungguhnya 
telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab 
yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah 
datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. (A@.S. Al-Maidah, 5: 
15) 

JS pu 1JJo eJs Jedovsu 5 LES Sssop puugJi pu To dwop suJ9 eJsop Islwo 
3S5J sop 352Jpop IJISIL II JAJp3 Ily Jlugl pv SJ JOS JJ persu Sungguh 
Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus 
diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada 
mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka 
Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka 
adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (@. S. Ali Imran, 3: 164) 

Sos LO 1Jdo cu ewe oyoslyo au JorJle 925200 2u NJbJplo. I Jus Jus). ubuo 
9020p JS Koyo wOISp Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang 
mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 


INFORMASI KAPUAS 2020 


mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang 
dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (@.S. Al-Maidah, 5: 16) 
Jika datang kepadamu petunjuk daripadaku (@uran) maka barang siapa yang mengikuti 
petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka 

Maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya 


penghidupan yang sempit. Pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. 


Wahai Tuhanku mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta. Dulu ketika 
Mur'an (peringatan-Ku) datang, kamu abaikan, sekarang kamu kami abaikan. 


Umar bin Khattab mengatakan kita adalah umat yang Allah muliakan dengan Islam, 


maka jika kita coba-coba mencari petunjuk dari luar Islam, dari luar @uran maka pasti 
Allah akan mengingatkan kita. 

Guran sebagai : sumber hukum 

SL 9L3 Jl SIp9U US SaJpII Lsspl PU LSUop Lp Jl spp9I Iss To Sop MEI 
opl IS 3SwJp3l cow Jspl Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak 
beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan 


terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (O.S. 


An-Nisa, 4: 65) 

gel Ily Jesov.3JI p3PU6 IsT Sue IJJo SyuusJo koi lu sJou Jop Jas53 pu leyop “ 
Ipu Sea (JJe 0 jowo 2 ad CJIJI Pe Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang 
mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya 
telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang 
urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah 
dia telah sesat, sesat yang nyata. (A.S. Al-Ahzab, 33: 36) 

Ayat ini bersifat umum terhadap berbagai masalah / persoalan. 


Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. 


(Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku 
bertawakkal dan kepada-Nya-lah aku kembali. (@.S. Asy-Syura, 42: 10) 

Sape Jalolseswe9u “ 9pu lawu pu JJo.eJel Ji99e..895090 Apakah hukum 
Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada 
(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (A@.S. Al-Maidah, 5: 50) 


Jadwal Kegiatan dan Lomba Peringatan Hari Jadi 
Kota Kuala Kapuas ke... 


Tuesday, March 03, 2020 
Logo Hari Jadi Kota Kuala Kapuas ke-214 


Tuesday, March 03, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 


41 


42 





Seleksi PPS di Kecamatan Selat Tahun 2020 


Wednesday, March 04, 2020 


Bad TI 


Per RP BE 


INFORMASI KAPUAS 2020 





Pada hari Rabu, 4 Maret 2020 bertempat di 
Aula Kecamata Selat, dilaksanakan Seleksi 
Tertulis dan Wawancara anggota PPS di 
Kecamatan selat yang terdiri dari 8 
kelurahan dan 2 desa. Setiap kelurahan / 
desa terdiri dari 3 anggota PPS. 


Foto dan berita dikirimkan oleh M. Hipni 





Wong Solo Kapuas jajaki produksi lele di Pondok 
Pesantren Al-Amin K... 


Friday, March 13, 2020 


Pada hari Kamis, 12 Maret 2020, karyawan 
dari Rumah Makan Wong Solo Kuala 
Kapuas mengunjungi Pondok Pesantren Al- 
Amin Kapuas. Kunjungan ini dilakukan 
untuk mencoba produk perikanan yaitu lele 
untuk dijadikan salah satu menu di rumah 
makan tersebut. Karyawan ini disambut 
oleh Bapak Giyar selaku manajer di PT. 
Alam Insan Madani yang mengelola 
perikanan tersebut. 





Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak 
Giyar. 


Balai Budi Daya Air Tawar Mandiangin kunjungi 
Bioflok Pondok Pesanit... 


Saturday, March 14, 2020 


Pada hari Jum'at, 13 Maret 2020 staf dari Balai Budi 
Daya Air Tawar (BBAT) Mandiangin, Bapak Wahyu 
dan rombongan berkunjung ke bioflok Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas. Kunjungan ini dilakukan 
dalam rangka memantau kolam bioflok dan 
wawancara tentang pengembangan pemeliharaan 
cacing sutra untuk pakan larva pemijahan ikan 
lele...patin demi kelangsungan pembibitan ikan di 
Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas. 

Foto dan berita dikirimkan oleh Pak Giyar. 





INFORMASI KAPUAS 2020 


43 


Ad. 


NINA EN 
“. 2 3 ba PAN NI | 
SAM UN | MBEREEEIAn 21907217724 
aw 


AN 


2. 
NU TN an 





Makna dan Metode Dakwah - Ustadz Suriani 
Jiddy, Lc 


Saturday, March 14, 2020 


Interaksi dengan Gur'an: membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan 
Guran 

Mengamalkan Our'an: panutan, jalan hidup, sumber hukum, aturan dakwah, memberi 
perhatian terhadap apa-apa yang menjadi perhatian Gur'an. 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) 
bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 
menyebut Allah. (A.S. Al-Ahzab, 33: 21) 

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (O.S. Ali Imran, 3: 31) 

Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan 
kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) 
dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang 
menerangkan. (A.S. Al-Maidah, 5: 15) 

Menjadikan Gur'an sebagai jalan hidup 

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan 
keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap 
gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka 
ke jalan yang lurus. (O.S. Al-Maidah, 5: 16) 

Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu 
menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada- 
Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan 
celaka. (.S. Ta-Ha, 20: 123) 

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya 
penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam 
keadaan buta". Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku 
dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah 
berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu 
melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan". (@.S. Ta-Ha, 20: 
124-126) 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Menjadikan Gur'an sebagai aturan dakwah 

Seringkali dakwah diartikan sebagai ceramah, tabligh akbar atau khutbah Jum'at atau 
pengajian seperti ini. Dakwah memiliki makna yang luas. Sesuai dengan makna bahasa 
berarti mengajak, memanggil, menyeru. Dakwah menurut istilah agama: mengajak 
manusia dari asalnya tidak mengerti (bodoh, jahil) menjadi mengerti. Dari sesat menuju 
hidayah. Mengajak orang yang berbuat maksiat supaya meninggalkan perbuatan 
tersebut. Dakwah bisa dilakukan oleh siapa saja. Dakwah itu bukan hanya tugas ulama, 
tuan guru, kyai. 

Sa'id Hawwa pernah mengatakan: setiap kita bisa menjadi guru bagi orang lain. Misalnya 
kita mengajari orang yang tidak bisa membaca Gur'an. Mengajarkan orang membaca Al- 
Fatihah. Dakwah bukan pekerjaan yang susah untuk dilakukan. 

Pesan Rasulullah: sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. 

Rasulullah berpesan pada kita: sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar @ur'an dan 
mengajarkannya kepada orang lain. 

Ulama mengatakan bahwa dakwah adalah ibadah. Setiap ibadah ada pedomannya. 
Ibadah itu ada syaratnya agar diterima dan bernilai ibadah. 

Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak 
(kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada 
termasuk orang-orang yang musyrik". (@.S. Yusuf, 12: 108) 

: Perintah Allah kepada Nabi Muhammad bahwa inilah jalanku (Gur'an, Islam, semua 
yang datang dari Rasulullah), aku berdakwah kepada Allah. 

Kaidah penting dalam dakwah: kita berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Islam, 
bukan kepada yang lain. Dakwah dilakukan kepada Islam. Dakwah tidak boleh ditujukan 
pada kelompok atau partai tertentu. Dakwah kepada Al-@uran, Sunnah SAW. Kita tidak 
boleh mengajak orang untuk memuja orang tertentu. 

Yayasan, lembaga, partai adalah sarana, bukan tujuan. Sebagian orang tidak bisa 
membedakan sarana dan tujuan. Kalau kita menjadikan lembaga sebagai tujuan, maka 
kita akan menumbuhkan sifat fanatisme yang berhubungan dengan lembaga. 

Apalagi kalau sampai mengatakan bahwa hanya kelompoknya yang masuk surga, atau 
kelompoknya yang paling benar. 

Salah satu penyebab perpecahan dalam Islam adalah fanatik pada tokoh, ormas, 
lembaga, partai. Jangan sampai saling membid'ahkan, mengkafirkan. 

Makna 'ala bashiiratin' (berdasarkan bashirah). Bashirah diartikan sebagai hujah yang 
nyata. Mantan Mufti Saudi, Utsaimin, arti bashirah adalah ilmu / mengetahui cara 
menyampaikan dakwah kepada manusia: mengetahui kondisi obyek dakwah: 
mengetahui kondisi manusia yang dakwah itu akan disampaikan kepada mereka. Kita 
harus memiliki ilmu tentang apa yang akan kita dakwahkan. Faakidu syai laa yu'thi — 
orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. 

Orang yang ingin menyampaikan sesuatu harus memiliki pengetahuan terhadap sesuatu 
tersebut. Kita bisa mengajarkan satu ilmu yang kita miliki yang orang tidak punya. 
Misalnya mengajarkan Mur'an kepada orang yang tidak mengetahuinya. Mengajarkan 
tata cara shalat. 

Dakwah tidak boleh hanya dengan modal semangat. Dakwah yang dilakukan tanpa 
dasar ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kita harus memiliki ilmu tentang 
Islam yang kita dakwahkan. 

Kita tidak harus mengetahui semua ilmu. Kita sampaikan ilmu yang sudah kita miliki. 
Jangan beralasan tidak mau berdakwah hanya karena tidak mondok, tidak tahu bahaa 
Arab. 

Metode dakwah juga disebut dalam Gur'an: dakwah harus kepada Allah, tidak boleh 
kepada yang lain. Dakwah harus disampaikan dengan: 

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya 
Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang 


INFORMASI KAPUAS 2020 


45 


46 


dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, 
seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang- 
orang yang tidak beriman. (@.S. An-An'am, 6: 125) 

Hikmah itu artinya sunnah. Hikmah artinya bijaksana, ilmu, menempatkan suatu pada 
tempatnya, menyesuaikan diri, profesional (tidak asal-asalan). 

Dakwah itu dengan nasehat yang baik. 


Peringatan Isra' Miraj di Masjid Al-Mukarram 
Amanah Tahun 2020 


Sunday, March 15, 2020 


Peringatan Isra' Mi'raj ini dilaksanakan pada hari Senin, 9 Maret 2020 dan diikuti oleh 
para pelajar dari MTsN Selat, MAN Kapuas serta Aparatur Sipil Negara dan masyarakat 
Kabupaten Kapuas. 


Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT serius untuk 
menjadi Calon Gubernur... 


Sunday, March 15, 2020 


Saat berangkat ke SMK Al-Amin Kapuas pada hari Rabu, 11 Maret 2020, admin melihat 
banyak baliho Bapak Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT di pinggir jalan. Karena waktu 
berangkat tidak banyak waktu luang, admin melewatkan saja baliho tersebut. 
Sepulangnya dari SMK Al-Amin Kapuas, admin menyempatkan diri untuk melihat secara 
jelas tulisan yang ada dalam baliho tersebut. Rupanya Bapak Ir. Ben Brahim S. Bahat, 
MM, MT serius untuk maju sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 
2020-2025. 


Menanam padi secara bergotong royong di Pulau 
Petak 


Sunday, March 15, 2020 


Saat lewat di Kecamatan Pulau Petak pada hari Rabu, 11 Maret 2020, admin melihat hal 
yang menarik yaitu para petani sedang menanam padi secara bergotong royong. Admin 
sering melihatnya di Anjir Serapat tapi baru kali ini punya kesempatan untuk meliputnya 
secara langsung. 


9 tahun belajar bahasa di Duolingo 
Sunday, March 15, 2020 


Pada hari ini, Ahad, 15 Maret 2020, admin menerima ucapan selamat dari Duolingo 
karena sudah 8 tahun menggunakan Duolingo. 


Selama delapan tahun ini admin baru belajar dua bahasa dalam waktu yang cukup lama 
yaitu Bahasa Jerman dan Bahasa Arab. Untuk Bahasa Jerman sudah menyelesaikan 
seluruh pembelajaran tapi baru level 1. Sedangkan untuk Bahasa Arab baru memasuki 


INFORMASI KAPUAS 2020 





tingkat 3 dari 4 tingkat yang ada. Namun 
untuk Bahasa Arab ini sudah 
menyelesaikan untuk setiap pelajarannya 
sampai level 5. 


Untuk Bahasa Jerman, masih belum bisa 
digunakan untuk membaca majalah, buku, 
baru bisa menjawab Story yang dibuat oleh 
Duolingo sendiri. Untuk bahasa Arab masih 
lama lagi proses belajarnya. 


Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait COVID-19 


di Kabupaten Kapuas 


Tuesday, March 17, 2020 





Pada hari Selasa, 17 Maret 2020 bertempat 
di aula Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Kapuas dilaksanakan 
Rapat Koordinasi Lintas Sektor 
Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan 
Menghadapi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) Tingkat Kabupaten Kapuas. 
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di 


lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. 


Dalam pertemuan ini disampaikan sosialisasi tentang COVID-19 serta kondisi terkini 
penyakit tersebut. Selain itu juga dibicarakan pembentukan Satgas Percepatan 
Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Kapuas. 


Siaga COVID-19 di Lingkungan Pendidikan 
Provinsi Kalimantan Tengah 


Thursday, March 19, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 


4T 


48 





Optimalisasi Program Rujuk Balik Pasien 
Diabetes Mellitus dan Hiper... 


Thursday, March 19, 2020 


Pada hari Kamis, 19 Maret 2020 bertempat 
di Hotel Bahalap, Palangka Raya 
dilaksanakan kegiatan Optimalisasi 
Program Rujuk Balik (PRB) dan Kondisi 
Stabil Peserta Dengan Diagnosa DM-HT di 
Fasilitas Kesehatan Pada Era Jaminan 
Kesehatan Nasional. Kegiatan ini diikuti 
oleh rumah sakit dalam lingkungan BPJS 
Kesehatan Cabang Palangka Raya. 

Dalam sambutannya, Ketua Cabang 
Palangka Raya BPJS Kesehatan, drg. Muhammad Masrur Ridwan, M.Kes, AAAK 
menyampaikan bahwa defisit anggaran JKN adalah 32 triliun rupiah. Beliau 
menyampaikan kekagetan BPJS Kesehatan terhadap keputusan Mahkamah Agung yang 
membatalkan sebagian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sudah ditetapkan melalui 
Peraturan Presiden. Beliau mengkhawatirkan bahwa antrian pembayaran klaim ke 
fasilitas kesehatan, antriannya akan makin panjang. Ini akan berdampak pada pelayanan 
yang diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional. 

Tahun 2019, capaian PRB di Cabang Palangka Raya sampai tanggal 6 Desember 2019 
adalah 69Y5 padahal targetnya adalah 100. RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 
Kuala Kapuas sudah mencapai target 1.769 (100,634). 

Dengan adanya 


il 1 


Ma tkto jan 
Lan AN 8 
ne | 
MA 
| 


UG 
Nan SA Sa 


LATIN 


Surat Edaran Bupati Kapuas tentang 
Pencegahan dan Antisipasi Penyeb... 


Thursday, March 19, 2020 
Surat Edaran Bupati Kapuas tentang Libur 
Sekolah Pencegahan COVID-1... 


Thursday, March 19, 2020 
Coronavirus - Fatwa, Fakta dan Fiksi dengan 
Syaikh Ruzwan Muhammed .... 


Friday, March 20, 2020 
Antisipasi Penyebaran Virus Corona jam besuk 
ditiadakan di RSUD Kapuas 


Saturday, March 21, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 


2) a 
—- in "5 18: INPEN, ET “3. Kalimant 
4 Si MLM 


Ii £ | 1 | 
| Mb Mi DI IA 1AK | | PAS 
| 9 | Nan "3g 1 
| | 


NA TEM WITA 19 





Call Center Tanggap COVID-19 Kapuas 
Saturday, March 21, 2020 


2 UN UU MUA LO 


Lolulelelabelotelotelolalolalolo lb ———t 


#TETAP WASPADA & JANGAN PANIK 





Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID- 
19 Kabupaten Kapuas 


Monday, March 23, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 49 


50 


Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPS se- 


Kecamatan Selat 


Monday, March 23, 2020 





Pada hari Sabtu, 21 Maret 2020, s etelah 
melalui tahapan yang panjang, dari mulai 
tes tertulis, wawancara dan tanggapan 
masyarakat, maka anggota Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan 
Tengah dilantik. Pelantikan dilakukan saat 
Pandemi COVID-19, maka Panitia 
Pemilihan Kecamatan (PPK) Selat harus 
berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor 
Selat dan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kapuas. Setelah mendapatkan izin dengan 
syarat: acara tidak boleh lama, sebelum 
kegiatan Dinas Kesehatan melakukan 
penyemprotan, dan PPK menyiapkan 
masker dan hand hygiene. Setiap peserta 
yang masuk ke aula kecamatan Selat 
diberikan semprotan hand higiene dan 
yang batuk-batuk diberikan masker. Pada 
akhirnya pelaksanaan pelantikan berjalan 
lancar. 





Global COVID-19 Prevention 
Tuesday, March 24, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Tentang Virus Korona & Yang Harus Kamu 
Lakukan 


Wednesday, March 25, 2020 
The lockdown: One month in Wuhan 


Wednesday, March 25, 2020 
Formulir pemantauan risiko COVID-19 
Kabupaten Kapuas 


Wednesday, March 25, 2020 


Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 
membuat formulir pemantauan risiko 
COVID-19 bagi warga Kabupaten Kapuas 


Moi Ii 4 0 dengan alamat dibawah ini: 


CORONAVIRUS DISEASE 2019 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpOL 
Se ag @A 3 1 2 C y m - 
U8jmRL86ynAYoBsRboE.cE€6fgeT Ewi T 5JiVg 





J3A/viewform 


Nasehat dalam menghadapi Pandemi COVID-19 
Thursday, March 26, 2020 


A message from me and my dad, @Melbrooks. #coronavirus #DontBeASpreader 
pic.twitter.com/Hghc4fFXbe— Max Brooks (@maxbrooksauthor) March 16, 2020 


Pass the message: Five steps to kicking out 
coronavirus 


Thursday, March 26, 2020 
Himbauan IDI dalam upaya percepatan 
penanganan COVID-19 


Thursday, March 26, 2020 
Nasehat Ustadz Adi Hidayat terkait shalat 
berjama'ah di masjid saat... 


Thursday, March 26, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 51 


52 


Simulasi epidemik 
Sunday, March 29, 2020 


Simulasi ini menunjukkan bahwa perlunya kita untuk melakukan isolasi terhadap pasien 
yang infeksius untuk mengurangi penyebaran di masyarakat. Selain itu perlu mengurangi 
jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan. Simulasi juga menunjukkan manfaat dari "hand 
hygiene". 


Pelaporan meteran PLN melalui WA dan Email 
Sunday, March 29, 2020 


BUMN 
Hadir untuk negeri 
20an 


Diinformasikan untuk layanan 
perhitungan Rekening Listrik 
bulan April 2020 Pelanggan 
Pasca Bayar (Bukan Pulsa) 
yang berdomisili di wilayah 
kerja PLN UP3 Kuala Kapuas 
dapat mengirimkan Foto kWh 

n Data ID Pelanggan 
serta Angka Stand Meter yang 
tertera pada kWh Meter Pasca 
Bayar dengan format sebagai 
all 

















(Contoh: 225012345678#00121#) 


Kirim ke Email atau Nomor WhatsApp sesuai dengan nomor 
awalan ID Pelanggan sebagai berikut: 


rentang waktu mulai 
Apabila lewat dari tanggal tersebut 
nergi listrik akan diperhitungkan sebesar 
ulan terakhir. 


(re NN MEN 





Penegasan larangan melakukan kegiatan yang 
mengumpulkan massa - COV... 


Monday, March 30, 2020 
(HDI Fatwa MUI Terkait Pedoman Pengurusan 
Jenazah Muslim Terinfeksi... 


Monday, March 30, 2020 
remember it's not about you - its about 
everybody else 


Wednesday, April 01, 2020 


“If you are irresponsible enough to think that you don't mind if you get the flu, remember 
its not about you - it's about everybody else.” 


Intensive care specialist Professor Hugh Montgomery explains why this coronavirus is 
different from the ordinary flu. pic.twitter.com/h9s@orH@Uv 


INFORMASI KAPUAS 2020 


— Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) March 22, 2020 


Cara mudah membuat masker dari kain 


Sunday, April 05, 2020 
Diskusi COVID-19 dengan dr. Zainudin Aziz, 
Sp.P 


Sunday, April 05, 2020 
Animasi bagaimana COVID-19 menjadi 
penyebab kematian tertinggi di N... 


Monday, April 06, 2020 
Rapat koordinasi ulama dan umara terkait 
COVID-19 


Thursday, April 09, 2020 


Pada hari Kamis, 9 April 2020 di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas 
dilaksanakan pertemuan para tokoh agama dan petugas kesehatan untuk membahas 
masalah COVID-19 di Kabupaten Kapuas. 
H. Hamidan 
» Fatwa MUI mengatakan bahwa daerah dengan zona merah dilarang untuk shalat 
Jum'at 
s Edaran dari Kementerian Agama menyerahkan pada keputusan pemerintah daerah 


H. Masrani Wijaya - Pj. Sekda Kabupaten Kapuas - 

s Kapuas masih dalam zona kuning. 

s Bupati sudah mengeluarkan edaran untuk membatasi kerumunan, tidak bersalaman 
dil. 

» Keluarga dari Banjarmasin dipulangkan. 

s« Kapuas jangan menjadi zona merah 

s Banjarmasin dinyatakan zona merah - Jum'atan diganti dengan shalat zuhur, tarawih 
di rumah 

» Prediksi BIN sampai bulan Juli 

H. Bahruni - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas 

« Jangan sampai ada keresahan di kalangan masyarakat Kabupaten Kapuas 

s« Sebagian masjid sudah tidak melaksanakan shalat Jum'at 

» Pelaksanaan ibadah lain ada yang masih berjalan dengan pengaturan shaf 

H. Nurani Sarji - Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kapuas 

» Pemberi fatwa adalah mutti 

» Fatwa yang dikeluarkan oleh pusat, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Fatwa itu 
boleh diikuti atau tidak. Kecuali kalau fatwa itu ditetapkan sebagai hukum dalam 
negara. Fatwa MUI ini ada yang mengikuti ada yang tepat. 

s Bupati menghendaki zona hijau jangan sampai kuning atau merah, akhirnya 
diputuskan Masjid Al-Mukarram tidak shalat Jum'at. Masjid lain dipersilahkan kepada 
masing-masing masjid. 

« Masjid Agung sebenarnya tidak shalat Jum'at dua minggu saja. Ketika Kapuas 


INFORMASI KAPUAS 2020 53 


54 


kuning, ditambah lagi untuk tidak shalat Jum'at. 
s Tidak shalat Jum'at 3 kali tidak berdosa karena kondisi darurat. 
» Rukhsah - apabila ketetapan pemerintah berbeda dengan ini, maka abaikanlah isi 
dari surat edaran ini. 
s Jangan minta MUI untuk mengeluarkan fatwa 
s Di Palangka Raya masih ada masjid yang shalat Jum'at meskipun sudah zona 
merah 
K.H. Muchtar Ruslan 
» Baca do'a penangkal bala: Baca Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falag, An-Naas 
dibacakan ke tangan kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. 
s Kondisi ini membuat banyak orang yang tidak bisa makan karena tidak bisa bekerja. 
s Dari pusat ada zona, dari MUI Provinsi ada zona. Apakah kita melaksanakan seperti 
yang zona merah? 
»« Mudah-mudahan Ramadhan sudah selesai. 
» Kalau kita khawatir, maka daya tahan kita akan turun 
» Ada tim penyuluhan pencegahan COVID-19 yang akan turun ke kecamatan- 
kecamatan sebelum Ramadhan. Untuk pasang surut dan non pasang surut. 
» Yang melarang bukan kita, tapi kita yang bicara. 
» Yang digerakkan adalah kecamatan, KUA, MUI, NU dan Muhammadiyah. 
« Yang melarang adalah mereka bukan kita. 
» Kalau masyarakat di rumah saja, insya Allah cepat hilang. 
Kamarudin - Pengurus Muhammadiyah 
s Masyarakat ada yang mau mengerti dan ada yang tidak mau mengerti 
» Menolak yang tidak baik lebih baik dari mendahulukan kebaikan 
» Pimpinan Cabang Mandomai dilarang shalat Jum'at oleh petugas 
H. Hamidan: 
» Ada 1001 masjid dan mushola di Kabupaten Kapuas. 
H. Hasan - Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang 
» Kita perlu sampaikan - kalau mendengar berita dari media sosial, ada yang betul- 
betul lockdown, mereka tetap melaksanakan kegiatan setiap harinya. 
»« Yaman - Hadramaut, belum tersebar sudah lockdown. 
“ Berita yang tidak jelas, jangan disebar dulu. 
» Hasil Ustadz Luthfi itu sebenarnya negatif 
s Jangan menyebarkan film-film yang mengerikan 
» Film masalah tha'un akan diputar Ramadhan ini 


Himbauan Ulama terkait COVID-19 per 26 Maret 
2020 


Thursday, April 09, 2020 
3 cara praktis mencegah penularan virus corona 


Friday, April 10, 2020 
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/ 2020 M 
untuk Kota Kuala Kapuas 


Saturday, April 11, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLX INDONESIA 
KANTOR NAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS 
yi Nomor Y Kuala Kama 
ta. pen) TNGIS “anna Made Pop» Pata 
Peran) evan Ga KANAK 


JADYIAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1441 H/ 2020 M 
UNTUK KOTA KUALA KAPUAS DAN SEKITARNYA 
BEROASARKAN WAKTU INDONESIA BARAT (WIB | 





1443 Ha Hear 

—— as Nan 1 ane 
Heat as 
Bah AAN 


(Tama TS (ag ja 122 jum) 
13 23151 caoi | tie ter ja 1722 | 1633” 
———m janjan pan ni BE 


Ea 


———$— 053 Ta 
2053 G 12 32 
PE Ha Ti 
| is Li 























" 
Jubeal saku mi dintung beriamnsan latah Kota Koma Karaan OS" OOT DARI" Lintang Cabean cam 014” DI NT/O6 Oka 
Tere 

(NO. tepat mand Sudan Raruduan can Sya was 1441 Hi roanungga betarapar can Yentar Ajarra Raputik pesen 
Urtua merngeroanan jebeag 1, cucian jam Mang ! Muninalke dit. Dengan pa TUM PA 

LNG kta - kok Anca R3 ANTLI ngo OmnUraA Kikwnitan Kayu D tara Alan Marvin (1 0 Ga ika Pkihta 
Mama Manis Kapan. 

& Sei Haryo, Sr Prang 11 West 

D Penarang, Vania Pyar dina «3 Meat 

€ bamran hee Laras, Lucah Dakar Tarean Carar, Datagut Tn 

d Bet Tatan, Petngkura Matang tan Tepah Deden 1 Maret 

Ovetem gn sernanbenpah Latah Tayatn ren tra maba Genyan pera pet daan maan 





Komik COVID-19 


Sunday, April 12, 2020 
Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 


Sunday, April 12, 2020 
Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi 
COVID-19 


Wednesday, April 15, 2020 


KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 


PANDUAN IBADAH RAMADHAN 
DI TENGAH PANDEMI COVID-19 


Hn na en papa 


dok melakukan iktikaf di masjid/mushollo 


net ag pengumpulan dan pendistribusia 


A4 


1gu 


tangan, dan alat pe mb 


Panduor 


be 





Staying Safe When COVID-19 Strikes 
Friday, April 24, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 55 


Hasil Penetapan Zakat Fitrah Tahun 1441 H - 
2020 M Kabupaten Kapuas 


Sunday, April 26, 2020 


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS 
Jalan Lantas Rurnya Pearea Span tapag 

Tap FAN INOM - ITORI Kanto Pae. 


« r “ Mp. 27.000,- 
3. Una kecamatan yang jauh das kota Kuda Kapuas apr menyesunkan dangan 


ZAIN pole 1J ad 19 Tentang Panduan 
1441 H Dk Tengah Pundatu Wabah Coad 19. sebagamana tetapi 





Penyaluran Zakat Fitrah lewat Yakesma 


Sunday, April 26, 2020 


Lembaga Amil Zakat Nasional 


W YAKESMA 


KALIMANTAN TENGAH Ke 


Mila 


Pahami Syaratnya, Tunaikan Kewajibannya 


Setiap muslim yang SIAPA 
mempunyai kelebihan 
dari keperluan keluarga 5 KA lh ea 
Ne TA Ne tela WAJIB Pr 


3,5 liter beras yang 
dikonsumsi atau setara 
harga 2,5 kg beras yang 

dikonsumsi 


ATU 


Matahari terbenam 
pada malam hari raya n 
Idul Fitri dan sepanjang WAKTU 
ramadhan PTN 


j 


II, 


56 INFORMASI KAPUAS 2020 





Lembaga Amil Zakat Nasional 


W YAKESMA 


KALIMANTAN TENGAH 


Beduk Ah 


Merrag Meme ena Kemanagiana benadraa 


Nilai Zakat Fitrah Tahun 2020 


(SK Kemenag Kabupaten Kapuas Nomor: 1000/Kk.15.3.7/BA.03.1/04/2020)) 


1. Besaran zakat fitrah adalah 3,5 liter (4 Mud) atau 2,5 kg beras 
per jiwa (PMA 52 Tahun 2014 Pasal 30 Ayat 1) 


2. Nilai zakat fitrah per jiwa apabila diganti dalam bentuk uang 
adalah sebagai berikut: 
a. Siam Mayang dan sejenisnya 
b. Karang Dukuh/Mutiara/Siam Unus/ 
Rojo Lele/Pandang Wangi 


- Rp. 44.000,-/jiwa 


- Rp. 42.000,-/jiwa 





Lembaga Amil Zakat Nasional 


7 YAKESMA 


CARA MUDAH MENUNAIKANNYA 
KT atas Ne gak 
Na yang dikonsumsi 


Konfirmasi ke 


Transfer » WA Center TA Fiz ali 
p 0821-4976-9036 —-| Kwitansi 


ID . 


5 


ag 1 
Didoakan 


Transfer Zakat Fitrah Anda ke Rekening berikut: 
- NC 
maran” 1270010063124 MBNI 8004008823 
Konfirmasi D 


OMA NA Ka 


f 
ai 
2 





WHO Handwashing challenge #SafeHands 
Wednesday, April 29, 2020 


Video diatas dibuat untuk memenuhi tantangan WHO dalam rangka merayakan Hari Cuci 
Tangan Se-Dunia pada tanggal 5 Mei 2020. 


Larangan Mengumpulkan Orang Banyak 


Thursday, April 30, 2020 
Mari bantu petani melon dimasa pandemi 
COVID-19 


Thursday, April 30, 2020 


Para petani melon di Kapuas Timur kesulitan menjual hasil 
panen mereka. Bagi peminat melon, bisa menghubungi Ibu 
Siti Fatimah pada nomor telepon #62 858-2299-2917, 
pesanan akan diantar ke rumah. 





INFORMASI KAPUAS 2020 D/ 


58 





Buku cerita anak-anak gratis dalam bahasa 
Indonesia dari berbagai s... 


Thursday, April 30, 2020 


https://digitallibrary.io/id 

Alamat diatas berisi 19 buku online berbahasa Indonesia 
https://reader.letsreadasia.org/?uiLang-4846240843956224811J-6260074016145408 
Alamat diatas berisi lebih banyak buku dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa 
daerah di Indonesia. 


Suasana Rumah Karantina Handel Pamurus 


Tuesday, May 05, 2020 
Foto-foto dikirim oleh M. Hipni 





INFORMASI KAPUAS 2020 





THE FACELESS ONES - Bersedekah tanpa 
diketahui orang lain 


Wednesday, May 06, 2020 


Video diatas menggambarkan bagaimana pertunjukan di televisi dapat digunakan untuk 
menggugah orang lain untuk bisa menjadi orang-orang yang bersedekah tanpa orang 
yang dibantu mengetahui siapa yang membantunya. 


NATURE TELLS US THAT ALLAH EXISTS! 
Wednesday, May 06, 2020 


Video diatas menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah memiliki tingkat perhitungan yang 
sangat teliti. Semua ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Hanya Allah yang mampu 
melakukannya. 


Kucingpun turut berjemur menghadapi Pandemi 
COVID-19 


Wednesday, May 06, 2020 


Bukan cuma manusia saja yang suka berjemur. Kucing pun suka berjemur di masa 
pandemi COVID-19 ini. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


59 


60 





Buku cerita anak tidak harus rumit 
Sunday, May 10, 2020 


Buku ini sangat mengesankan bagi saya karena hanya dengan gambar dan sedikit 
tulisan, kita sudah tahu apa yang ingin disampaikan. Inilah kekuatan gambar. 


Kamu Pahlawanku - cara anak-anak menghadapi 
COVID-19 


Sunday, May 10, 2020 


Buku ini lebih tepatnya dibacakan kepada anak-anak karena tulisannya kecil-kecil. 


THE PROOF OF CREATION #13 IHE PROOF 
OF GIVING SUST ENANCE 


Saturday, May 16, 2020 


Video diatas menunjukkan bahwa tidak mungkin dunia ini ada tanpa adanya pencipta. 


MELIHAT KE DALAM RUMAH NABI 
MUHAMMAD SAW, zesar P 


Monday, May 25, 2020 
25 Mei 2020 - Kabupaten Kapuas dinyatakan 
sebagai daerah transmisi ... 


Tuesday, May 26, 2020 


Saat mendapat WA dari teman yang 

KALIMANTAN TENGAH a mengatakan bahwa Kapuas sudah menjadi 
KALMANTAN TENGAH pam” daerah transmisi lokal, saya langsung 
2 2 aa A3 berkunjung ke halaman COVID-19 
Kementerian Kesehatan: 
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/ 
Ternyata memang betul, Kapuas menjadi 
daerah transmisi lokal ketiga setelah 
Palangka Raya dan Murung Raya. Ketika 
dijadikan sebagai daerah dengan transmisi 
lokal jumlah kasus positif Kapuas sebanyak 
62 orang, sebagaimana ditampilkan oleh 
situs Media Center Gugus Tugas COVID-19 Kalimantan Tengah: 





https://corona.kalteng.go.id/ 


Hal ini punya implikasi luas. Setiap orang yang memiliki gejala demam atau batuk atau 
pilek atau sakit tenggorokan, maka dia sudah bisa dianggap sebagai Orang Dalam 
Pengawasan (ODP), sesuai dengan definisi yang diberikan oleh kementerian kesehatan. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Pengalaman diambil swab untuk pemeriksaan 
COVID-19 


Wednesday, May 27, 2020 


Sebagai petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan pernah beberapa kali 
menangani jenazah-jenazah pasien COVID-19, admin diminta untuk diperiksa status 
COVID-19-nya apakah positif atau negatif. 
Pada hari Rabu, 27 Mei 2020 bersama dengan petugas kesehatan yang lain, admin 
mengikuti pengambilan swab di Ruang Dahli, RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 
Kuala Kapuas. 

» Kami diminta untuk mengisi formulir yang berisikan identitas 

» Kami antri untuk pemeriksaan 

s Saat nama saya dipanggil, saya masuk ruang tunggu. Di ruang tersebut saya bila 
melihat dari balik plastik tebal pasien lain yang sedang diambil swab-nya. Pasien 
tersebut diminta untuk menengadahkan kepalanya sehingga lidi swab bisa mudah 
masuk ke dalam hidung. Setelah memasukkan lidi swab ke lubang hidung yang 
satu, dimasukkan lagi ke lubang hidung yang lain. Setelah itu menggunakan lidi 
swab berbeda dilakukan pengambilan sampel untuk tenggorokan. 
Ketika saya diminta masuk, saya duduk di kursi periksa dan saya langsung 
menengadahkan kepala ke atas sehingga mudah bagi dokternya untuk 
memasukkan lidinya ke dalam hidung saya. Ketika ujung lidi tersebut menyentuh 
bagian dalam hidung saya, kemudian diputar, "pedes" rasanya. Setelah dari satu 
hidung ke hidung yang lain. 

» Untuk swab tenggorokan hampir tidak terasa. 
Menurut keterangan dokter yang memeriksa, reaksi masing-masing orang berbeda-beda 
terhadap prosedur yang dilakukan tersebut. 
Memang ketika saya menunggu diluar, teman-teman yang diperiksa, menunjukkan mimik 
yang berbeda-beda saat selesai diperiksa, ada yang biasa saja, ada yang batuk-batuk, 
ada yang berlinang air mata, ada yang pura-pura menangis biar yang lain merasa kaget. 
Tadi ada anak kecil yang ikut diperiksa dan waktu ditanya kepada orang tuanya, anaknya 
tidak menangis waktu diperiksa. Anak tersebut dipegang dengan cara memegang anak 
bila akan dilakukan pemeriksaan THT (Telinga, Hidung dan Tenggorokan), cara 
memegang yang khusus. 


26 Mei 2020 - Kapuas resmi melaksanakan 
Pembatasan Sosial Berskala ... 


Thursday, May 28, 2020 


Pada tanggal 28 Mei 2020, Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan Nomor 
HK.O1.07/Menkes/339/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 
Wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 


Bila kita melihat peraturan menteri kesehatan diatas maka kita lihat bahwa sebagian 
besar kegiatan PSBB sudah dilaksanakan seperti penutupan sekolah, pelaksanaan 
ibadah di rumah dan lain-lain. Adanya keputusan menteri diatas memberi wewenang 
lebih besar kepada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan PSBB ini sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


61 


62 


Infografik seputar Pembatasan Sosial Berskala 


Besar di Kapuas 
Saturday, May 30, 2020 


PSBB KAPUAS DILAKSANAKAN TANGGAL 


4-19 JUNI 2020 


AN Mutu NS EA KI an aa aa 
sudahrtentusseli3pe masyard kal sagarmematuhkanjurar 
Jar Protokol Kesehatan yaitustetapNdirumah tapabila 
ada halpentingsyang harus dilakukansdiluarerumah 
harusemenggunakan masker cucinlangam sesering 
mungkin mingariperkumpulanatautdakada perkumpulan, 
badan dirumah dan jaga jarak 


semuenuntukekepentingang kita seluruh masyarakat Kapugs 
APE TA up GEN ovid:t9-dan- supaya kitandapat 
beraktivitas dengan normaitkembalr SIidaksfamas hanya 15 har 
Jemiekrtassemua “demi kesehatann masyarakat Kapuas “Saya 


notton pernatran kepada selutuhmasyarakatyang sda dr Kapuas 


Meet aral 
KPA 


Li 


PEMBATASAN'SOSIL/ 
BERSKALA 


Apa itu 
Pembatasan Sosial Berskala Besar ? 
Pembatasan kegiatan tertentu bag penduduk 
dr suatu wilayah yang didnga termteksi Coyid 49 ntuk 
mem batas kegatan tertentu dan pergerakan orang atau 
barang dalam menekan penyebaran Goyid 19 


meliputi : 


n PembatasanuPembatasan 


amaan tempoarato 
fasilitas 
"ssi" ler 


ntegrity - Sprightly odern - Innovative - Loyality to duty - Emphaty to Humanity 





Naa 
Lt ANIS & Mt ai lean - Inmovative - alis Le) duty 2 tuh lElai Len Elis 


PENERAPAN PSBB & 
BUKAN MELULUTENTANG £&& 
PENINDAKAN 


Tapi keikutsertaan masyarakat untuk mematuhi 
anjuran Pemerintah sehingga penularan 
COVID-19 bisa ditekan bersama-sama. 

PSBB ini merupakan kegiatan kemanusiaan dan 
keselamatan sehingga tindakan humanis lebih 
dikedepankan, masyarakat harus ikut serta 
mensukseskan PSBB ini agar pandemi cepat 
all 


PENULARAN COVID-19 
BAGI PETUGAS KEAMANAN 


sesuai Surat Edaran Kemenkes No NKOROUMENKESI238/2020 tersang protokal 
pencegahan penularan Covid 19 bagi aperat yang melaksanakan tugas pengamanan & penertiban Mp 
dalam rangka percepatan penanganan Corp 


0 Tarip CobLib (demam, utuk, pilekaaki tenggoroka esok nafas) 
agar beristirahat di rumah 
@ Gunakan seragamibaju berlengan panjang jika bertugas 
@ Wajib menggunakan masker, Faceraield dan sarung tangan 
Bar magacasi tangan penenan PAK air mega - 
Hindari menyentuh area Wajah seperti mata, Tidung . 


dan mulut 


Bila perlu konsumsi suplemen tambahan 
O Periksa a berkala 
(perneriksaan raptetest, Covid-19 
sesuai indikasi medis) NN 
@ Pastikan kebersihan kendaraan operasional 
dengan menyemprotkan disinfektan secara 
berkala 


@ Petugas yang sakit dengan gejala mirip Covid-t9, 
agar segera melaporkan kepada bagian kepegawal 
dan petugas/fasilitas kesehatan setempat 


ketagriny - Dprighely - Modern - Inmowatius - Lu IiEy to duty - Emphaty to Humanity 


Bagaimana Anda dapat membantu memerangi 


epidemi tembakau 
Saturday, May 30, 2020 


Terjemahan gambar: Rahasia terbongkar. Jika produk Anda membunuh 8 juta orang 
setiap tahun, Anda juga sudah menargetkan generasi muda. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


The secret's out. 


If your product killed 8 million people each year, 
you'd also target a new generation, s2 
Pt ae 





, an B1 


Selebriti dan tokoh masyarakat - Tolak tawaran dari "duta rokok" dan tolak setiap 
bentuk sponsor dari perusahaan rokok. 

Perusahaan media sosial - Larang iklan, promosi dan sponsor dari perusahaan 
rokok dan larang tokoh masyarakat mempromosikan rokok 

Perusahaan produksi film, televisi atau drama - Berjanji untuk tidak menampilkan 
penggunaan rokok atau rokok elektrik. 

Orang tua dan keluarga - Didik anak-anak dan remaja tentang bahaya rokok dan 
konsumsi rokok dan berdayakan mereka untuk menolak manipulasi perusahaan 
rokok. 

Perawat dan petugas kesehatan - Berikan anak-anak, remaja, anak muda dan 
orang tua mereka informasi terkini tentang risiko yang berhubungan dengan 
penggunaan produk tembakau dan berdayakan perokok untuk berhenti melalui 
tawaran nasehat berhenti merokok singkat. 

Sekolah - Tingkatkan kesadaran terhadap bahaya memulai merokok, terapkan 
kawasan tanpa rokok di sarana pendidikan, tolak semua bentuk sponsor dari 
perusahaan rokok, dan larang perwakilan perusahaan rokok untuk berbicara di 
kegiatan-kegiatan sekolah, kemah sekolah, dan lain-lain. 

Kelompok Pemuda - Laksanaka kegiatan lokal untuk mengajak dan mendidik 
teman-teman Anda dan membangun gerakan generasi bebas rokok. Dorong 
penerapan kebijakan pengendalian tembakau yang efektif dalam komunitas Anda 
untuk membatasi dan mencegah manipulasi dari perusahaan rokok. 

Pemerintah Pusat dan Daerah - Dukung penerapan kebijakan pengendalian 
tembakau yang menyeluruh sebagaimana dijelaskan dalam WHO Framework 
Convention on Tobacco Control. Ini dapat membantu mencegah perusahaan rokok 
menghindari kebijakan pengendalian tembakau dan eksploitasi celah peraturan, 
melindungi anak-anak dan remaja dari manipulasi perusahaan rokok dan mencegah 
generasi muda untuk memulai merokok. 


Sumber: https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no- 
tobacco-day-2020/call-to-action 


Pesan-pesan kunci Hari Tanpa Tembakau 
Sedunia 2020 


Sunday, May 31, 2020 


Pesan-pesan kunci: 


INFORMASI KAPUAS 2020 63 





» Rokok membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun. Perusahaan rokok harus 
terus menemukan pelanggan baru untuk mengganti orang-orang yang sudah 
dibunuh oleh produk mereka untuk mempertahankan pendapatan. 

s Perusahaan rokok menggunakan dana lebih dari Rp 131.890.050.000.000,00 (131 
triliun rupiah) untuk memasarkan dan mengiklankan dan dunia kehilangan 8 juta 
orang karena penyebab yang berkaitan dengan penggunaan rokok dan paparan 
perokok pasif. 

» Taktik perusahaan rokok untuk memasarkan pada anak-anak dan remaja meliputi: 

» Lebih dari 15.000 rasa, sebagian besar menarik anak-anak dan remaja 
». Mempengaruhi dan memasarkan melalui media sosial 

» Mensponsori kegiatan dan pesta 

» Beasiswa sekolah 

» Desain ramping dan seksi 

» Penempatan produk pada media hiburan 

s Contoh produk gratis 

s Satu batang rokok membuat ketagihan lebih terjangkau 

» Menjual produk pada sudut pandang mata anak-anak 

» Penempatan dan iklan rokok dekat sekolah 

» Kita ingin menciptakan generasi yang bebas dari rokok dan perokok pasif dan dari 
kematian dan penyakit yang mereka sebabkan. 

s Putuskan hubungan dengan rokok dan manipulasi perusahaan rokok dengan 
mengetahui taktik mereka dan bahaya yang disebabkan oleh produk mereka. 

» Penggunaan rokok bertanggung jawab terhadap 256 dari semua kematian akibat 
kanker secara global. Penggunaan nikotin dan produk tembakau meningkatkan 
risiko kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah dan paru-paru. 

» Lebih dari 1 juta orang mati akibat paparan perokok pasif setiap tahun. 

» Anak-anak dan remaja yang menggunakan rokok elektrik memiliki kemungkinan 
dua kali lebih besar untuk merokok di kemudian hari. 

« Penggunaan rokok elektrik meningkatkan risiko Anda menderita penyakit jantung 
dan kelainan paru. 

» Nikotin dalam rokok elektrik adalah obat yang sangat membuat ketagihan dan dapat 
merusak otak anak yang sedang berkembang. 

» Konsumsi shisha sama berbahayanya dengan bentuk penggunaan tembakau 
lainnya. 

» Lebih sedikit asap bukan berarti lebih sedikit bahayanya. 


64 INFORMASI KAPUAS 2020 


» Merokok itu mahal, dan Anda membayarnya dengan penampilan dan kesehatan 
Anda. Rokok menyebabkan bau napas yang tidak enak, gigi kuning, kulit keriput, 
paru-paru yang tidak sehat dan daya tahan yang buruk. 

» Asap shisha adalah racun. la mengandung bahan yang dapat menyebabkan 
kanker. 

» Mengunyah tembakau dapat menyebabkan kanker mulut, gigi ompong, gigi coklat, 
bercak putih dan penyakit gusi. 

» Kami mendorong setiap orang untuk mengetahui, menyebarkan informasi ini dan 
menciptakan generasi yang bebas rokok. 

» Perusahaan rokok menghujani anak-anak dan remaja dengan pesan-pesan media 
sosial yang dilihat lebih dari 25 miliar kali. Pesan media sosial seperti itu mengajak 
pada kematian. 

Sumber: https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no- 
tobacco-day-2020/key-messages 


Perbandingan cukai rokok dengan harga rokok 
Sunday, May 31, 2020 


Sumber: Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau 


Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 
tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan pada BAB V 
poin Ekonomi menyebutkan: 

Mendukung revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya 
mengenai cukai rokok, sehingga diharapkan tingkat cukai rokok minimal 7046 dari harga 
Jual eceran. 

Kalau melihat tabel diatas, maka rata-rata cukai rokok dibandingkan dengan harga jual 
eceran terendah adalah 3156. 

Target peta jalan pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan adalah tahun 
2024. Jadi pemerintah masih punya waktu 4 tahun lagi untuk mengupayakan agar cukai 
rokok dapat mencapai minimal 70”c. Jadi diharapkan setiap tahunnya harga cukai rokok 
dapat naik sebesar 9,75”6 sampai tahun 2024. 

Mari kita kawal bersama pelaksanaan aturan ini. 


Anak-anak dan remaja menjadi sasaran iklan 
rokok 


Sunday, May 31, 2020 


Video diatas menggambarkan bagaimana hebatnya pengaruh iklan rokok terhadap anak- 
anak dan remaja. Perusahaan rokok menggunakan berbagai cara untuk menarik anak- 
anak dan remaja untuk mulai merokok. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas 
diharapkan bisa menghentikan iklan rokok di Kabupaten Kapuas untuk mewujudkan 
Kapuas sebagai daerah yang bebas rokok. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


65 


66 


Infografik World No Tobacco Day 2020 
Sunday, May 31, 2020 


Hari Berhenti Merokok Sedunia STOP ROKOK 
51 Mei 2020 HINDARI COVID-19 


Setiap asap Rokok yang anda PEROKOK LEBIH RENTAN TERHADAP COVID-19 
hisap Meningkatkan Risiko 14x 
Terjadinya Komplikasi Berat Merokok menekan fungsi sistem imun yang 
Pada Infeksi COVID-19 memicu peradangan saluran nafas 


“ TN Kapasitas paru - paru perokok berkurang 
& N » sehingga meningkatkan penyakit serius 
Aa & $ P4 Perokok berisiko tinggi terkena penyakit 
NK Na jantung dan pernafasan 
2 S9 
Merokok dapat menularkan virus dari tangan 
. ke mulut, karena jari menyentuh bibir 
Berhenti Merokok 
Merokok meningkatkan reseptor ACE2 yang 
#Se ka ran g J u g a juga menjadi reseptor virus corona 


Sumber : greencrescentindonesia Sumber : greencrescentindonesia 





Saya ingin jenazahnya dimandikan 
Monday, June 01, 2020 


Permintaan tersebut disampaikan oleh keluarga dari pasien COVID-19 yang meninggal 
kepada pihak rumah sakit. 

Bila merujuk pada Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Novel Corona Virus (COVID- 
19) Revisi ke-4 maka tidak ada petunjuk tentang bagaimana tatacara memandikan 
jenazah COVID-19. Pengetahuan itu selama ini diperoleh dari video-video yang di share 
melalui Whatsapp. 

Syukurlah CDC memiliki panduan terhadap masalah tersebut. CDC menyebutkan bahwa 
bila kita ingin memandikan jenazah COVID-19 maka petugas yang memandikannya 
harus menggunakan alat pelindung diri seperti goggle atau face shield, masker, apron 
dan sarung tangan, sehingga terlindung dari percikan air yang kemungkinan 
mengandung virus SARS-CoV-2. 

Setelah dimandikan, jenazah dikafani, kemudian dibungkus dengan plastik atau kantong 
mayat untuk menghindari keluarnya air yang mengandung virus. 


Wash Your Lirics - Situs yang kreatif 
mempromosikan cuci tangan pak... 


Tuesday, June 02, 2020 


Ketika membaca email dari Children for Health, saya penasaran dengan salah satu 
tautan yang mereka berikan yaitu Wash Your Lirics. Ketika saya masuk ke situsnya, 
pengunjung diminta untuk memasukkan Song Title (Judul Lagu) dan Song Artist 
(Penyanyi) yang diinginkan. Saya lalu buka Youtube dan mencari lagu dari Maher Zain. 
Saya lihat ada lagu Antassalam. Lalu saya masukkan Judul Lagu: Antassalam dan 
Penyanyi: Maher Zain. Ketika saya klik Generate, maka disampingnya langsung muncul 
poster orang cuci tangan dengan Judul Lagu dan Penyanyi sesuai dengan apa yang 


INFORMASI KAPUAS 2020 


saya masukkan. 

He wenmpa sesNaana Ketika saya download (unduh) dan buka poster tersebut 
with soap and water di komputer, kemudian saya perbesar gambarnya, saya 
1 kaget, rupanya disetiap gerakan cuci tangan ada lirik 
lagu tersebut. Wah keren juga nih. Saya lalu pastikan, 
apa benar liriknya benar. Saya lalu buka YouTube 
berikut: 


Setelah saya ikuti lagunya dan menyesuaikan dengan 
lirik yang ada di poster. Ternyata lirik yang ada sesuai 
dengan lagu aslinya. Hebat juga nih programnya. 
Silahkan dicoba. Poster ini bagus untuk 
mempromosikan cuci tangan di masa pandemi ini. 





Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar di Kabupaten K... 


Wednesday, June 03, 2020 
4-17 Juni 2020 - Masa pemberlakuan 
Pembatasan Sosial Berskala Bes... 


Wednesday, June 03, 2020 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
buka kembali tanggal 29... 


Wednesday, June 03, 2020 


PENGUMUMAN 


MENINDAKLANJUTI PERATURAN BUPATI KAPUAS 
NO. 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB 
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019, DISAMPAIKAN BAHWA: 


1. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITIADAKAN 
SEJAK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 19 JUNI 2020. 

2. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIBUKA 
KEMBALI TANGGAL 22 JUNI 2020. 


Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(2x Kabupaten Kapuas, 
Saat naa 


RUSENI 
a Muda (IVIc) 


embirg lam 
NIP. 19601210 198602 2 003 





Protokol Jual Beli di Pasar selama Pembatasan 
Sosial Berskala Besar... 


Wednesday, June 03, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 67 


68 





Waktu operasional pelaku usaha selama 
pelaksanaan Pembatasan Sosial... 


Wednesday, June 03, 2020 


Esa Nenen Ten 
Pasar Harian |..08:00 WIB| 14:00 WIB: 





diperkenankan untuk melayani dalam kemasan/bung 
enis Usaha dengan kontak fisik (Usaha Panti Pijat, 
Refleksi, SPA, Salon, Warnet/Games Online, Gedung 
an/atau olahraga lainnya), 
selama dilaksanakan PSBB dan Status Tanggap Darurat 











In si 
£ 
AE JUL 
IE ji 


Hari Pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar 
di Kabupaten Kapuas 


Thursday, June 04, 2020 


Pagi ini, Kamis, 4 Juni 2020 ketika melewati Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Ahmad Yani 
dan Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas, terasa sekali sepinya. Kantor-kantor yang ada 
di pinggir jalan Tambun Bungai tampak sepi karena tidak ada pegawai yang masuk. 


Rekomendasi terbaru WHO terkait penggunaan 
masker 


Sunday, June 07, 2020 


Rekomendasi yang tidak berubah: 
» WHO terus merekomendasikan bahwa orang yang sakit dengan gejala COVID-19 
harus tetap di rumah, dan harus berkonsultasi dengan petugas kesehatan. 
s Orang yang positif COVID-19 harus diisolasi dan dirawat di fasilitas kesehatan dan 
orang yang kontak dengan mereka harus dikarantina 
s Jika orang yang sakit atau kontak harus meninggalkan rumah, mereka harus 


INFORMASI KAPUAS 2020 


memakai masker bedah 

». WHO terus menyarankan agar orang yang merawat orang yang terinfeksi di rumah 
harus menggunakan masker bedah ketika mereka berada di ruang yang sama 
dengan orang yang sakit. 

». WHO terus menyarankan agar petugas kesehatan menggunakan masker bedah 
dan alat pelindung diri lainnya bila berhadapan dengan pasien yang diduga atau 
dikonfirmasi COVID-19. 

Rekomendasi yang baru: 

1. Di daerah dengan transmisi lokal, WHO menyarankan penggunaan masker bedah 
untuk semua orang yang bekerja di daerah klinis di fasilitas kesehatan, tidak hanya 
petugas yang berhadapan dengan pasien yang positif COVID-19. 

2. Di daerah dengan transmisi lokal, kami menyarankan orang yang berumur 60 tahun 
atau lebih, atau mereka dengan penyakit penyerta, harus menggunakan masker 
bedah pada situasi dimana jaga jarak tidak dimungkinkan. 

3. WHO menyarankan agar pemerintah harus mendorong masyarakat umum untuk 
memakai masker dimana transmisi lokal dan jaga jarak sulit dilakukan, seperti di 
transportasi umum, di toko-toko atau lingkungan tertutup atau padat. 

Hal-hal lain yang disampaikan: 

1. Berdasarkan penelitian terbaru, WHO menasehatkan bahwa masker buatan pabrik 
harus terdiri paling sedikit tiga lapisan bahan berbeda. 

2. Masker saja tidak akan melindungi Anda dari COVID-19 

3. Masker bukan pengganti jaga jarak, cuci tangan dan aturan kesehatan masyarakat 
lainnya. Masker hanya bermanfaat sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh 
dalam peperangan melawan COVID-19. 

4. Upaya terbaik dari setiap negara adalah untuk menemukan, mengisolasi, mengetes 
dan merawat setiap kasus, dan melakukan telusur kontak dan mengarantina setiap 
kontak. 

Sumber: 


https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the- 
media-briefing-on-covid-19---5-june-2020 


Tulisan dr. Muhammad Ali Faisal, MSc, SpM 
tentang COVID-19 


Tuesday, June 09, 2020 
Tes cepat massal COVID-19 bagi staf Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kapuas 


Tuesday, June 09, 2020 


Pada hari Selasa, 9 Juni 2020 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 
dilaksanakan kegiatan tes cepat massal untuk COVID-19. Kegiatan ini diikuti oleh staf 
dinas kesehatan. 


Sumber:Foto dan video dikirim oleh M. Hipni 


INFORMASI KAPUAS 2020 69 





10 Tahun Informasi Kapuas (10 Juni 2010 - 10 
Juni 2020) 


Thursday, June 11, 2020 


Berikut lini masa Informasi Kapuas selama 
10 tahun terakhir: 


NU EN UHN 





s 10 Juni 2010 - tulisan pertama di blog ini tentang Puskesmas di Kabupaten Kapuas 

s 23 Juni 2010 - mendaftarkan domain baru: www.kabupatenkapuas.info 

» Juli 2010 - membuat halaman Facebook: Informasi Kapuas 

» Juli 2010 - membuat akun Twitter: Informasi Kapuas 

s 10 Agustus 2010 - video pertama di saluran Informasi Kapuas di YouTube: 
Pengukuhan PMR Wira PMI Kabupaten Kapuas 2010 

» 14 Oktober 2010 - mendapat izin dari Basel Mission untuk membuat foto-foto 
mereka di Informasi Kapuas 

» 1 November 2010 - membuat buku elektronik Informasi Kapuas (Jilid 1) 

» 11 Februari 2011 - buku elektronik Informasi Kapuas di unggah ke Scribd.com 

' 2 Mei 2011 - buku elektronik Informasi Kapuas (Jilid 1) tampil di Google Books 

10 Mei 2011 - buku elektronik Informasi Kapuas (Jilid 1) tampil di Archive 

' 2 September 2011 - mengganti domain: www.kapuas.info 

» 4 Mei 2012 - membantu menayangkan penutupan MT@ Kalteng XXVI bekerja sama 
dengan Telkom Speedy dan Jorong Production. 

s 20 Juni 2012 - dihubungi oleh Dokter Klokke 

» 19 September 2015 - buku elektronik Informasi Kapuas (Jilid 1) tampil di Issuu 


10 INFORMASI KAPUAS 2020 


Informasi Kapuas dari tahun ke tahun: 
» Satu tahun Informasi Kapuas 
» 2 tahun Informasi Kapuas 
» Informasi Kapuas Dalam Angka 2013 


Persaingan Informasi Kapuas dengan situs resmi 
Pemerintah Kabupaten... 


Thursday, June 11, 2020 


Sejak awal, keberadaan Informasi Kapuas 


Tn sara aah wrapusn selain untuk memberikan informasi seputar 


Kunjungan Hari ini 


Kabupaten Kapuas, juga untuk memberi 


motivasi kepada situs resmi Pemerintah 
Kabupaten Kapuas untuk terus berbenah 
diri. Pada saat ini kita lihat di tangan para 


generasi muda perkembangannya sangat 





cepat. 

Situs pemerintah yang lama yaitu http://kapuaskab.go.id/ hanya sekedar untuk menjadi 
pajangan saja. Situs yang aktif adalah https://kip.kapuaskab.go.id/. 

Gambar diatas menggambarkan bagaimana di tangan anak-anak muda, situs baru 
Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan kunjungan yang sangat luar biasa. Hanya 
dalam waktu dua tahun, situs ini bisa mengalahkan hampir semua sisi dari Informasi 
Kapuas. 


Coffee Morning dalam rangka penegakan disiplin 
protokol kesehatan 


Friday, June 12, 2020 


Pada hari Jum'at, 12 Juni 2020 bertempat 
di aula Komando Distrik Militer 1011/KLK 
dilaksanakan kegiatan Coffee Morning 
dalam rangka percepatan penanganan 
serta mobilisasi pendisiplinan protokol 
kesehatan guna mendorong serta menekan 
penyebaran wabah virus corona di wilayah 
Kodim 1011/KLK. Kegiatan ini diikuti oleh 
satuan organisasi perangkat daerah terkait 
serta tokoh adat, tokoh masyarakat dan 





tokoh agama. 

Dandim 1011/KLK, berterima kasih kepada berbagai lembaga yang membantu 
penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum. Beliau melihat bahwa masih 
ada masyarakat yang tidak disiplin dalam menggunakan masker. Masih ada rumah 
makan yang tidak menyediakan sarana pemeriksaan suhu dan tempat cuci tangan. 

Persit Kartika Candra Kirana sudah melakukan pembagian masker. Sudah dibantu oleh 
Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan "rapid test". 

Menurut kepala Dinas Kesehatan, Apendi, SKM, MM, ada 106 pasien yang positif 
COVID-19 sampai hari ini. Justru sumbangan dari Orang Tanpa Gejala (OTG) lebih 
banyak untuk pasien positif COVID-19. Meninggal sekarang 14 orang. Masalahnya 


INFORMASI KAPUAS 2020 11 


12 


adalah terlambat datang ke rumah sakit. Kita harus mengurangi stigma masyarakata. 
Masyarakat takut berobat karena kalau diperiksa rapid reaktif, maka mereka akan 
dikarantina. 

Masyarakat yang tidak jujur dengan gejala penyakitnya bisa menyebabkan penularan 
kepada petugas kesehatan. Petugas kesehatan yang positif COVID-19 dikucilkan oleh 
masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk bisa kooperatif dalam pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Kepala BPBD Kabupataen Kapuas melaporkan bahwa dana yang digunakan untuk 
penanggulangan pandemi lebih dari 63 milyar rupiah. 


Maklumat Majelis Ulama Indonesia terkait 
Rancangan Undang-Undang Ha... 


Sunday, June 14, 2020 


MAKLUMAT DEWAN PIMPINAN MUI PUSAT DAN DEWAN PIMPINAN MUI PROVINSI 
SE INDONESIA Nomor : Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 

Mencermati dengan seksama terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi 
Pancasila (RUU HIP), setelah melalui berbagai kajian dan diskusi, maka kami Dewan 
Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menyampaikan 
maklumat sebagai berikut : 

1. Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang 
PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI 
ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK 
MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU AJARAN 
KOMUNIS/MARXISME-LENINISME, adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta 
sejarah yang sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis 
Indonesia (PKI) di Indonesia, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap 
pengkhianatan bangsa tersebut, 

2. Bahwa RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, 
sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945. 
Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang 
tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila, 
adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi 
Pancasila: 

3. Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni “Gotong Royong”, 
adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari 
Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila 
Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat (1) 
UUD Tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Dengan demikian hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan 
Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945 sebagai Dasar Negara, sehingga 
bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 Sila tersebut: 

4. Meminta kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang 
memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terutama 
peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada Tahun 1948 dan 
Tahun 1965 khususnya. Namun pasca reformasi para aktivis dan simpatisannya telah 
melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya dimasa lalu dengan 
memutarabalikan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Kebedaraan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari 


INFORMASI KAPUAS 2020 


agenda itu, sehingga Wajib RUUP HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun: 

5. Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yg ingin 
membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut 
diusut oleh yang berwajib: 

6. Meminta dan menghimbau kepada Ummat Islam Indonesia agar tetap waspada dan 
selalu siap siaga terhadap penyebaran faham komunis dengan pelbagai cara dan 
metode licik yang mereka lakukan saat ini: 

1. Mendukung sepenuhnya keberadaan INI sebagai penjaga kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus pengawal Pancasila. Karena itu, jika 
ternyata ada indikasi penyebaran faham komunis dengan pelbagai cara dan kedok, mari 
segera laporkan kepada pos atau markas INI terdekat: 

8. Bila maklumat ini diabaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka kami Pimpinan 
MUI Pusat dan segenap Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menghimbau Umat Islam 
Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi 
garda terdepan dalam menolak faham komunisme dan berbagai upaya licik yang 
dilakukannya, demi terjaga dan terkawalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jum'at, 20 Syawal 1441 H./12 Juni 
2020 M. ATAS NAMA DEWAN PIMPINAN MUI PUSAT DAN DEWAN PIMPINAN MUI 
PROVINSI SE INDONESIA DEWAN PIMPINAN MUI Wakil Ketua Umum, 

KH. MUHYIDDIN JUNAIDI 

Sekretaris Jenderal, 

Dr. H, ANWAR ABBAS, MM., M.Ag diikuti oleh: 1. Ketum DP MUI Provinsi DKI Jakarta: 
2. Ketum DP MUI Provinsi Sumatera Barat: 3. Ketum DP MUI Provinsi Jawa Timur: 4. 
Ketum DP MUI Provinsi Kalimantan Tengah: 5. Ketum DP MUI Provinsi Sulawesi 
Tenggara: 6. Ketum DP MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7. Ketum DP MUI Provinsi 
Kepulauan Riau, 8. Ketum DP MUI Provinsi Papua, 9. Ketum DP MUI Provinsi Papua 
Barat: 10. Ketum DP MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: 11. Ketum DP MUI 
Provinsi Sulawesi Tengah: 12. Ketum DP MUI Provinsi Sulawesi Barat: 13. Ketum DP 
MUI Provinsi Sulawesi Utara: 14. Ketum DP MUI Provinsi Sulawesi Selatan: 15. Ketum 
DP MUI Provinsi Gorontalo, 16. Ketum DP MUI Provinsi Maluku: 17. Ketum DP MUI 
Provinsi Maluku Utara, 18. Ketum DP MUI Provinsi Sumatera Utara, 19. Ketum DP MUI 
Provinsi Sumatera Selatan: 20. Ketum DP MUI Provinsi Riau: 21. Ketum DP MUI Provinsi 
Bengkulu, 22. Ketum DP MUI Provinsi Jambi, 23. Ketum DP MUI Provinsi Lampung: 24. 
Ketum DP MUI Provinsi Kalimantan Utara: 25. Ketum DP MUI Provinsi Kalimantan Timur: 
26. Ketum DP MUI Provinsi Kalimantan Barat: 27. Ketum DP MUI Provinsi Nusa 
Tenggara Barat: 28. Ketum DP MUI Provinsi Bali: 29. Ketum DP MUI Provinsi Banten: 
30. Ketum DP MUI Provinsi Kalimantan Selatan, 31. Ketum DP MUI Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung: 32. Ketum DP MPU Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 33. Ketum DP 
MUI Provinsi Jawa Tengah 34. Ketum DP MUI Provinsi Jawa Barat Narahubung : 1. KH. 
Munahar Muchtar HS : #62 812-8050-565 (Ketum DP MUI Provinsi DKI Jakarta) 2. Buya 
Gusrizal Gazahar, Lc., M.Ag. : #62 811-6692-124 (Ketum DP MUI Provinsi Sumatera 
Barat) 3. H. Ainul Yagin, S.Si., M.Si.Apt : #62 851-0155-9047 (Sekum DP MUI Provinsi 
Jawa Timur) 


Pak Catur Feriyanto dan Pak Septedy maju ke 
tahap berikutnya dalam ... 


Wednesday, June 17, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 


13 


14 


PANITIA SELEKSI TERBUKA 












































Pembatasan Sosial Berskala Besar diperpanjang 
di / kecamatan di Kab... 


Friday, June 19, 2020 


Pada hari Kamis, 18 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali mengeluarkan 
surat keputusan Bupati Kapuas terkait perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) di 7 kecamatan di Kabupaten Kapuas yaitu: 


1. 
. Kecamatan Tamban Catur 
. Kecamatan Kapuas Hilir 

. Kecamatan Selat 

. Kecamatan Pulau Petak 

. Kecamatan Basarang 

. Kecamatan Timpah 


NO OHRON 


Kecamatan Kapuas Timur 


Lelang keramik Masjid Pondok Pesantren Al- 
Amin Kapuas 


Monday, June 22, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 


(SANTA, 
& 


INVESTASI AKHIRAT 


8 
UEVANGJKERAMIKY Ker 
MasjidfAIfAmin) 
Perluasan Area Masjid Pondok 
Pesantren Al Amin dengan luas 
PPA RON RN YA F3 


sehanyak 62-63 dus 
1dus kisaran Rn 60.000 


EN NAN YUI 


PELURU en 


" UI UKS 


asli | MAN LL En Sela 
4 AN PAN YA EL K LOL 





Masjid Halimah Abdu Musa Al Badri (Ummu Khalid) yang terletak di Pondok Pesantren 
Al-Amin Kapuas, Jl. Pemuda Km. 20, Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak, 
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah masih memerlukan keramik sebanyak 65 dus 
dengan harga per dus Rp 60.000. Bila para donatur berkenan dapat menyumbang 
melalui Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 788 8500884 a.n. Masjid Al Amin. 
Donasi juga bisa berupa barang langsung. Konfirmasi dapat disampaikan melalui: 


s Yayasan Islam Al-Amin Kapuas : 0813-4899-9756 
s Pak Giyar : 0821 5565 9494 


Solusi COVID-19 adalah Kerjasama 


Tuesday, June 23, 2020 
Kemuliaan, kesenangan dan pembatasan rezeki 
adalah ujian - Ustadz A... 


Wednesday, June 24, 2020 

Adel Joglo 5 el lo oJlo 350 SIS) po IKEp0 IS3IJ 0S IS) pu Adapun manusia 
apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka 
dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". (@.S. Al-Fajr, 89: 15) 


Apa bentuk ujian, ada dalam ayat-ayat sebelumnya. 
Menyikapi nikmat, kita bisa menyampaikannya, sebagaimana yang disampaikan dalam 


INFORMASI KAPUAS 2020 19 


16 


akhir surat Adh-Dhuha 

alel wusp3 53 Yess Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. 
(A.S. Adh-Dhuha, 93: 11) 

Dua nikmat yang manusia sering lupa: waktu luang dan kesehatan 

Ito IT soo Sd) 2ISo jie ISSIJ Yus leluw Adapun bila Tuhannya 
mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". 
(@. S. Al- -Fajr, 89: 16) 

90 Juls pu Sew IJJo JS MS” Lly KLolLo 255 Ibpiu K0 Iu Iyo so SUS 
'o3J Js 9zo0 &w) busi IJiaya ? JJ 09 Nela Bei Dan di antara manusia 
ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi: maka jika ia memperoleh 
kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, 
berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah 
kerugian yang nyata. (A.S. Al-Hajj, 22: 11 

Asbabun Nuzulnya adalah orang yang masuk Islam kemudian diuji dengan kemiskinan, 
dia marah. 

Ujian itu akan berakhir di Hari Akhir 


Edukasi Donor Ginjal 


Thursday, June 25, 2020 
Aktivitas Fisik di Masa Pandemi COVID-19 


Friday, June 26, 2020 
Sulitnya menjaga konsistensi dalam berbagai 
platform yang berbeda d... 


Saturday, June 27, 2020 


Pesan ini menunjukkan bahwa akun ini 
sudah dilarang dari Local Guide Connect. 
Namun akun yang sama masih 
mendapatkan "Newsletter" dari Google 
Local Guide. 


Y Local Guides 




















Akun yang sama masih di tawarkan di 
Google Maps untuk jadi Local Guide lagi. 





Masih ditawarkan bergabung ke Local Guide. 

Semua hal ini mungkin terjadi karena berbagai platform tersebut dikelola oleh orang- 
orang yang berbeda. Selain itu, otomatisasi belum berjalan bersamaan sehingga belum 
ada sinkronisasi. 

Hal yang sama juga dialami oleh Microsoft. Dalam program anti-spam yang mereka 
terapkan dalam Outlook, email yang berasal dari keluarga Microsoft sendiri masih masuk 
kategori spam. Itulah sebabnya mesin memang harus diajar sehingga mereka makin 
lama bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan yang berhubungan. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


WHO infodemiology preconference webinar 


Sunday, June 28, 2020 


Video promosi jurusan perikanan SMK Al-Amin 
Kapuas 


Sunday, June 28, 2020 


Mulai tahun ajaran 2020-2021, SMK Al-Amin Kapuas membuka jurusan baru yaitu 
perikanan. Pembukaan jurusan ini didukung oleh berbagai sarana pendukung yaitu 

» bioflok yang merupakan bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan 

» tempat pembenihan yang merupakan bantuan dari Bank Indonesia Palangka Raya 

» tempat budi daya ikan yang merupakan bantuan dari Bank Indonesia Palangka Raya 
Bagi siswa yang berasal dari luar kota, bisa menginap di asrama yang disediakan oleh 
pondok pesantren Al-Amin Kapuas. 
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Hardi Septian - 0853-4841-1280 


WASH in Health Care Facilities - Komitmen 
global yang kurang diminati 


Monday, June 29, 2020 


Saat baca-baca buletin dari WASH in Health 
Care Facilities, saya coba-coba melihat sudah 
berapa banyak yang berkomitmen untuk 
memperbaiki WASH di fasilitas pelayanan 
kesehatan. Saya cari di alamat berikut ini: 
http://www.washinhcf.org/commitments- 
made/?post type-commitment&s-&countrysi 
mmewnsoKaKao TAG PMA ndonesia 

Ternyata yang muncul cuma dua nama diatas. 
Jadi program ini nampaknya kurang diminati. 
Memang program WASH yang berkembang 
adalah yang dikelola oleh IFRC. 
https://www.ifrc.org/en/what-we- 
do/health/water-and-sanitation/ 


£ COMMITMENTS RESOURCES STORIES NEWSSEVINTS CONTACT Pl @rzis unicet " 
. 


1 
p 


JUM'ATIL FAJAR 





Pre conference - WHO first infodemiology 
conference 


Monday, June 29, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 


11 


18 


Jeruk lokal Kapuas 


Wednesday, July 01, 2020 


Kapuas patut berbangga memiliki berbagai 
jenis buah, diantaranya: 





s Nenas Basarang 

s Rambutan dari Palingkau, Basarang, Anjir Serapat 

s Durian dari Basarang dan Anjir Serapat 

es Jeruk dari Basarang 

s Cempedak di Basarang dan Anjir Serapat 

» Pepaya 

s Pisang 

s Rambai 

Konsumsi buah-buahan segar ini seharusnya cukup bagi warga Kapuas untuk 

memenuhi kebutuhan vitamin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak perlu lagi 
mengkonsumsi vitamin dalam bentuk tablet atau sirup. 
Selama ini admin mengenal jeruk itu sumbernya adalah dari Marabahan. Tapi ketika 
disebut bahwa jeruk ini adalah jeruk lokal, bangga juga rasanya. 


"SEOLAH-OLAH KAMI MEMBAWA COVID-19"- 
SIDIK WIDIANTORO UNGKAP KISAH R... 


Thursday, July 02, 2020 
Mendidik generasi agil baligh - Adriano Rusfi 


Friday, July 03, 2020 


Umur 9 tahun sudah menstruasi, tapi 
dewasa secara mental baru 27 tahun. 

Kita melakukan pembenaran terhadap 
kenakalan remaja. Kita melakukan 
pembenaran atas nama Islam. 
Undang-undang pendidikan tahun 1950-an 
sudah meminta agar usia 15 tahun sudah 
bisa mandiri. Kita harus kembali pada 
konsep pemuda. 

Ivop Sus8 Ieugl v)Uop 9jdulop os 
Sesungguhnya mereka adalah pemuda- 
pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka 
petunjuk. (A.S. Al-Kahfi, 18: 13) 

15 tahun harus dianggap sebagai mukallaf. 





INFORMASI KAPUAS 2020 


Metode pendidikan saja hanya mengenal pedagogi (metode pembelajaran untuk anak- 
anak) dan andragogi (metode pembelajaran orang dewasa). 
Dalam hukum juga tidak mengenal remaja, 0-18 tahun masuk kategori anak dan diatas 
18 tahun masuk kategori dewasa. 
Terminologi remaja hanya ada pada awal abad 20. 
Fenomena keremajaan bukan keniscayaan, dia adalah produk kebudayaan. 
Remaja ini adalah pembocahan. 
Anak-anak itu sebaiknya segera diintegrasikan dengan kehidupan orang dewasa. 
Pemuda itu adalah kesatuan agil dan baligh. 
Bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. 
Pemuda disebut sebagai mukallaf, sanggup memikul beban. 
Anak-anak kita diajarkan taglid syar'i tapi mukallaf-nya tidak disiapkan. 
Laki-laki Muslim boleh menikahi wanita ahli kitab karena pendidikan itu adalah tanggung 
jawab bapak. 
Tokoh pendidikan Islam dalam Islam adalah para Bapak: Imran, 
Ayah Abai # Ibu Lebay - Generasi Alay 
5 pihak yang berperan dalam menghasilkan generasi agil baligh: 
1. Orang tua 
. Sekolah 
. Masjid - 12 tahun tidak boleh tinggal di rumah 
. Industri - 8 jam sehari terlalu panjang 
. Negara - Undang-undang perlindungan anak memanjakan anak-anak. Anak punya 
hak untuk dewasa. 
0-7 ramah anak 7-12 ramah masa depan anak 
Beberapa solusi 
1. Tega 24: 2 
2. Mengajarkan pemecahan masalah 
3. Belajar mencari nafkah untuk laki-laki 
4. 10 tahun segregasi seksual 
5. Belajar berorganisasi 


6 bulan COVID-19 - (Januari - Juni 2020) - Johns 
Hopkins Center for... 


DOR!ON 


Friday, July 03, 2020 


31 Desember : Komisi Kesehatan Kota Wuhan mempublikasikan laporan awal tentang 
pneumonia yang tidak teridentifikasi, yang kemungkin terkait dengan pasar lokal. 

6 Januari : CDC Amerika mengeluarkan peringatan perjalanan Tingkat 1 untuk Wuhan, 
Cina 

11 Januari : Laporan kematian pertama COVID-19 di Cina 

13 Januari : Kasus COVID-19 pertama dilaporkan di luar Cina 

21 Januari : Kasus COVID-19 pertama dilaporkan di Amerika 

23 Januari : Cina menerapkan "lockdown” di Wuhan 

24 Januari : Kasus COVID-19 impor pertama dilaporkan di Eropa (Perancis) 

21 Januari : CDC Amerika mengeluarkan peringatan perjalanan Tingkat 3 untuk Cina, 
merekomendasikan untuk tidak melakukan perjalanan yang tidak penting 

2! Januari : Penularan SARS-CoV-2 terdokumentasi pertama di Eropa (Jerman) 

29 Januari : Kasus COVID-19 pertama dilaporkan di Regional Timur Tengah (Uni Emirat 
Arab) 

30 Januari : WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of 
International Concern 


INFORMASI KAPUAS 2020 19 


80 


30 Januari : CDC Amerika mengkonfirmasi penularan lokal pertama dari SARS-CoV-2 

31 Januari : Amerika menerapkan larangan penerbangan untuk daratan Cina 

5 Februari : Kapal pesiar The Diamond Princess dikarantina di Yokohama, Jepang, 
karena berlangsungnya wabah COVID-19 di dalam kapal yang menyebabkan paling 
sedikit 712 kasus konfirmasi, termasuk 9 orang meninggal. 

25 Februari : Kasus COVID-19 pertama dilaporkan di Regional Afrika (Aljazair) 

21! Februari : Korea Selatan melampaui Cina sebagai nomor 1 di seluruh dunia dalam 
masalah angka kejadian COVID-19 harian 

29 Februari : Amerika menerapkan larangan penerbangan untuk Iran 

4 Maret : Daerah Seattle dan King County, di Washington (Amerika), menyarankan 
kepada individu berisiko tinggi untuk menghindari kerumunan besar 

8 Maret : Italia menerapkan "lockdown” untuk daerah terdampak di wilayah Lombardy di 
Italia Utara 

10 Maret : Italia memperluas "lockdown" ke seluruh bagian negara 

11 Maret : Amerika menerapkan larangan penerbangan untuk semua negara Eropa 

11 Maret : WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi 

13 Maret : Amerika mendeklarasikan epidemi COVID-19 sebagai kegawatdaruratan 
nasional 

14 Maret : Amerika menerapkan larangan penerbangan untuk Inggris dan Irlandia. 

15 Maret : “lockdown" nasional berlangsung di Spanyol 

16 Maret : Enam daerah di San Francisco Bay Area, Kalifornia (Amerika), mengeluarkan 
perintah karantina mandiri pertama di Amerika 

18 Maret : WHO mengumumkan Uji Coba SOLIDARITAS, sebuah kolaborasi dunia untuk 
melakukan uji klinik untuk penanggulangan medis prospektif COVID-19 

19 Maret : Kalifornia (Amerika) mengeluarkan perintah "tinggal di rumah" untuk satu 
negara bagian 

23 Maret : Universitas Oxford (Inggris) mulai mendaftarkan pasien untuk Uji Coba 
PEMULIHAN (RECOVERY), upaya uji coba klinis berskala nasional di Inggris untuk 
COVID-19 MCMs 

24 Maret : “lockdown” nasional diperintahkan di India 

24 Maret : Komite Olimpiade Internasional mengumumkan bahwa Olimpiade tahun 2020, 
yang dijadwalkan dilaksanakan di Jepang, ditunda 

21! Maret : CDC Amerika memperluas larangan terbang meliputi semua negara lain 

28 Maret : CDC Amerika mengeluarkan nasehat perjalanan lokal untuk New York, New 
Jersey, dan Connecticut 

28 Maret : Italia melampaui Cina sebagai nomor 1 sedunia dalam angka kejadian 
kumulatif COVID-19 

29 Maret : Amerika melampaui Italia sebagai nomor 1 dalam angka kejadian kumulatif 
COVID-19 (dan tetap nomor 1 sampai hari ini) 

4 April: 1 juta kasus di seluruh dunia 

15 Mei : Pemerintah Amerika mengumumkan Operation Warp Speed, program untuk 
mempercepat pengembangan dan produksi peralatan medis melawan COVID-19 

17 Mei : WHO melaporkan lebih dari 100.000 kasus baru dalam sehari 

23 Mei : 5S juta kasus di seluruh dunia 

24 Mei : Amerika menerapkan larangan perjalanan untuk Brazil 

28 Mei : Amerika melampaui 100.000 kematian COVID-19 kumulatif yang dilaporkan 

29 Mei : New York (Amerika) memasuki fase 1 pemulihan (NYC pada tanggal 8 Juni) 

8 Juni : Selandia Baru mendeklarasikan eliminasi SARS-CoV-2 

11 Juni : Komisi Eropa merekomendasikan negara-negara Eropa menyingkirkan batasan 
perbatasan internal pada tanggal 15 Juni untuk memungkinkan perjalanan dalam benua 
29 Juni : 10 juta kasus di seluruh dunia 

30 Juni : 500.000 kematian di seluruh dunia 


INFORMASI KAPUAS 2020 


30 Juni : Dewan Eropa mengumumkan bahwa negara-negara Eropa akan menghentikan 
larangan perjalan untuk 15 negara dimulai pada tanggal 1 Juli 

“Kasus-kasus sebelumnya dilaporkan di Mesir, tapi Mesir adalah bagian dari regional 
Timur Tengah 

Sumber: COVID-19 at Six Months 


BAZNAS Online Class | Sosialisasi Sertifikasi 
Halal Produk UMKM 


Friday, July 03, 2020 
Figih Demonstrasi - Dr. H.M. Taufik Hulaimi, MA 


Friday, July 03, 2020 


Banyak sekali beredar video-video singkat terkait masalah demonstrasi. Admin pernah 
mengikuti kajian ini melalui Zoom dan ingin berbagi dengan pembaca terkait masalah ini. 
Semoga bermanfaat. 


Dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha 
rotan di Kapuas 


Friday, July 03, 2020 
Posko Cegah COVID-19 Tendean Ujung 


Saturday, July 04, 2020 


Sejak awal pemberlakuan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) di 
Kabupaten Kapuas, masyarakat di 
Tendean Ujung sudah mempersiapkan 
kursi dan spanduk untuk menghalangi 
pihak luar untuk memasuki wilayah mereka. 
Ini adalah salah satu upaya dari 
masyarakat untuk mengurangi penyebaran 
virus penyebab COVID-19. Foto diatas 
diambil pada tanggal 30 Juni 2020, satu 








hari sebelum PSBB Tahap II berakhir. 


Meja makan di Wong Solo juga jaga jarak 
Saturday, July 04, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 81 


82 





Pada hari Sabtu, 4 Juli 2020 admin mampir di Wong Solo. Meja-meja diberi jarak, 
sehingga tidak terlalu berdekatan. Dalam satu ruangan ini meja dengan kapasitas 4 
orang hanya 8 buah. Ada empat tempat lesehan di lantai satu. 

Tempat duduk pengantri makanan diberi jarak. 


Lemahnya algoritma aplikasi android 


My Telkomsel 
Tuesday, July 07, 2020 


Selasa, 07 Juli 2020 


()) Kuota Internet 

“— Anda habis. Anda 
dikenakan tarif 

Internet normal. 

Silakan beli paket 

di tsel.me/tsel1 

atau “363# na: 


Internet 
11.99 GB 


Undi 03/08/2020 








Pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 15:13 saya 
menerima SMS dari TELKOMSEL yang 
memberitahukan bahwa Kuota Internat 
Anda habis. Anda dikenakan tarif Internet 
normal. Silakan beli paket di tsel.me/tsel1 
atau "363# 

Dulu, bila saya menerima SMS ini, saya 
akan langsung tekan "363#, kemudian 
membeli paket internet yang diperlukan. 
Sekarang saya sudah pasang aplikasi 
MyTelkomsel. Ketika saya menerima SMS 
diatas, maka saya tidak lagi langsung tekan 
"363#, tapi saya akan cek dulu apakah 
internet saya benar-benar sudah habis atau 
tidak. Setelah saya periksa ternyata: 

Kuota internet saya masih banyak dan 
masih berlaku sampai tanggal 3 Agustus 
2020. 

Ini menunjukkan bahwa tidak ada 
sinkronisasi yang baik antara aplikasi 
dengan SMS. 

Saya mencoba untuk menyampaikan 
masukan ini melalui 


appstore@telkomsel.co.id namun sayang jawabannya: 


Pengiriman kepada penerima atau grup ini gagal: 


appstore@telkomsel.co.id 


Kotak pesan penerima sudah penuh dan sekarang tidak dapat menerima pesan. Coba 
kirim ulang pesan ini nanti atau hubungi penerima secara langsung. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Program Sosial Bank Indonesia memberi 
bantuan sembako dan peralatan... 


Tuesday, July 07, 2020 


Pada hari Selasa, 7 Juli 2020, Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas menerima 
bantuan Sembako dan Peralatan 
Kesehatan dari Dedikasi Untuk Negeri, 
Program Sosial Bank Indonesia. Seluruh 
warga pondok pesantren berterima kasih 
atas bantuan ini. 










Hee ag 
| IPIN SNP - Ha 
Arr Pe jae — pay ae ag TE 0 (3 PERALA KIA 


KEPADA ! A | NIA NS NN 


INFORMASI KAPUAS 2020 83 





Penyaluran sembako, bantuan dari Program 
Sosial Bank Indonesia 


Wednesday, July 08, 2020 


Pada hari Rabu, 8 Juli 2020, bantuan 
sembako dari Program Sosial Bank 
Indonesia, Peduli Untuk Negeri, mulai 
didistribusikan kepada para guru, santri dan 
masyarakat yang ada di sekitar Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas. Foto diatas 
menggambarkan pendistribusian bantuan 
kepada anak yang berkebutuhan khusus 
dan orang tua yang menderita stroke di 
Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau 
Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan 
Tengah. 





Dinas PU Kalteng kunjungi Pamsimas di Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas 


Friday, July 10, 2020 


Pada hari Jum'at, 10 Juli 2020, rombongan 
dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi 
Kalimantan Tengah mengunjungi 
penampungan air Program Penyediaan Air 
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 
(Pamsimas) di Pondok Pesantren Al-Amin 
Kapuas. Rombongan yang dipimpin Bapak 
Katibin ini ingin mengetahui pemanfaatan 
Pamsimas tersebut. 

Bapak Giyarto, selaku Kepala Bagian Dana 
Usaha Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas 
menjelaskan bahwa Pamsimas tersebut 
digunakan untuk bahan baku air isi ulang 
yang digunakan untuk seluruh warga di pondok pesantren. 





84 INFORMASI KAPUAS 2020 





Selain ibu Bapak Giyarto mengajukan permintaan 
kepada Dinas PU untuk dapat membantu pembuatan 
sumur yang lebih besar kapasitas airnya, mengingat 
kebutuhan air di pondok pesantren bisa mencapai 200 
meter kubik setiap hari. Air tersebut diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan 230 orang di pondok pesantren 
yang terdiri dari santri dan para gurunya. 





Surat kdaran Bupati tentang penyelenggaraan 
kegiatan keagamaan di r... 


Saturday, July 11, 2020 


Ts 


Kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial yang lazim 
dilaksanakan secara berjamaah atau kolektif hanya dibenarkan pada wilayah- 
wilayah aman dari COVID-19 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kabupaten secara 
berjenjang sesuai dengan tingkatan rumah ibadah. Surat Keterangan akan 
dicabut jika dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan 
rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan 
yang telah ditetapkan. 


. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa 


lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada 
Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan/Kabupaten sesuai tingkat rumah 
ibadahnya, 

1. Pengurus dan penanggung jawab rumah ibadah wajib: Membentuk tim 
kecil untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di 
areal rumah ibadah: 

2. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat 
bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah 


INFORMASI KAPUAS 2020 85 


86 


3. Menyiapkan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan 
pintu keluar rumah ibadah atau di areal rumah ibadah yang dapat terlihat 
oleh semua jemaah. 

4. jumlah pengguna rumah ibadah paling banyak 5046 (lima puluh persen) 
dari kapasitas rumah ibadah: 

5. memastikan seluruh jamaah menerapkan protokol kesehatan pencegahan 
COVID-19 di area rumah ibadah (menggunakan masker, cuci tangan pakai 
sabun dan air mengalir/hand sanitizer): 

6. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah, 
jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu diatas 37,5 "C (dua 
kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan untuk 
memasuki rumah ibadah: 

/. memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat, tidak sedang sakit batuk, 
pilek/flu, diare dan sesak napas: 

8. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri 
perlengkapan ibadah: 

9. menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah dengan 
memberikan tanda khusus di lantai/kursi paling sedikit 1 (satu) meter 
(physical distancing): 

10. memastikan jamaah tidak melakukan kontak fisik, bersalaman, atau 
berpelukan: 

11. penyelenggaraan ibadah dilaksanakan dalam waktu yang se-efisien 
mungkin: 

12. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah 
pada tempat-tempat yang mudah terlihat: 

13. membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab pelaksanaan protokol 
kesehatan pencegahan COVID-19 di atas kertas bermeterai cukup, 
ditujukan ke sekretariat Gugus Tugas COVID-1!) Kecamatan/kabupaten 
sesuai dengan tingkatan rumah ibadah: dan 

14. mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan. 

3. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat 
di rumah ibadah (akad nikah/perkawinan) wajib mengacu pada ketentuan butir 3 
kecuali huruf (4), diberlakukan ketentuan jumlah yang hadir maksimal 20”5 (dua 
puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) orang: 


Generasi Mileneal adalah Generasi C - 
Muhammad Sohibul Iman 


Sunday, July 12, 2020 


Bapak Muhammad Sohibul Iman menyebut generasi mileneal saat ini sebagai Generasi 
C 
1. Connected. Generasi C memiliki akses terhadap semua sumber ilmu pengetahuan. 
Mereka bisa bertemu dengan para pakar baik langsung maupun secara tidak 
langsung yaitu melalui karya-karya mereka. Itulah sebabnya seorang pemimpin 
harus bisa menjadi teladan bagi generasi C. 
2. Creative 
1. Collaborative. Pemimpin harus siap berkolaborasi dengan generasi C. Generasi 
C menghasilkan produk dengan kolaborasi. Wikipedia 
2. Wikinomic 
3. Wikisociety 
Pemimpin harus memiliki: 


INFORMASI KAPUAS 2020 


» Integritas 
» Intelektualitas 
Kapasitas untuk memenangkan dan kapasitas untuk mengelola pemerintah / 
administrasi negara. Tidak cukup punya kemampuan untuk memenangkan kampanye, 
tapi juga harus memiliki kemampuan untuk memerintah. 
Seorang pemimpin harus mampu menjalin jejaring dengan kawan dan lawan politik serta 
dengan orang-orang yang netral. 


Dahsyatnya Surat Al-Fatihah - Amanto Surya 
Langka, Lc 


Wednesday, July 15, 2020 


Surat yang paling banyak dibaca dalam shalat dan di luar shalat 

s Shalat Wajib - 17 

s Shalat rawatib - 12 

s Shalat dhuha - 8 

» Shalat tahiyatul masjid - 10 

» Shalat malam - 11 
Surat ini terdiri dari 2 bagian: 

1. Hak Allah puji-pujian di awal (ayat 1-4) 
1. Hak manusia meminta ditunjukkan jalan yang lurus 

Jadi adab meminta kepada Allah adalah memuji-Nya, bershalawat kepada Nabi, baru 
meminta. 
Jadi yang paling kita sering minta kepada Allah adalah hidayah. Bukan cuma untuk diri 
kita sendiri tapi untuk umat. 
Kalau kita mau terjemahkan do'a dalam kehidupan, maka kita minta hidayah. 
Sirathal mustagim itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah yaitu: 

1. para Nabi 

2. orang-orang yang membenarkan 

3. para syuhada 

4. orang-orang saleh 
Ada juga yang menafsirkan: 

1. Nabi Muhammad 

2. Abu Bakar Ash-Shiddig 

3. Umar, Utsman, Ali 

4. orang-orang saleh 
Tidak hanya perlu kawan yang diperlukan, tapi juga harus mengenal lawan yaitu jalan 
orang-orang yang dibenci (Yahudi) dan sesat (Nasrani). 
Sering Islam itu disebut kadrun (kadal gurun). Nabi pernah bilang: kalian akan mengikuti 
sunah-sunah orang-orang terdahulu hingga mereka masuk ke lubang biawak. Apakah 
mereka itu Yahudi dan Nasrani. Rasulullah menjawab: siapa lagi kalau bukan mereka. 
Menurut Nabi kadal gurun itu Yahudi dan Nasrani. 
Sejak awal itu musuh utama kita (kita baca harian). Ini selalu diingat-ingat oleh kita. 
Jangan keliru mengidentifikasikan musuh. Pertemanan kita adalah dengan nabi, 
shiddigin, syuhada dan shalihin. 
Kita mengarungi kehidupan agar senantiasa diberi jalan yang lurus, berteman dengan 
orang-orang yang diberi nikmat dan menghindari orang-orang yang dimurkai dan sesat. 


INFORMASI KAPUAS 2020 8/7 


88 





Bank Rakyat Indonesia mengembangkan “web 
pasar" untuk beberapa pasa... 


Thursday, July 16, 2020 


Bank Rakyat Indonesia mengembangkan Web Pasar untuk 
membantu masyarakat agar tetap bisa menerapkan jaga jarak 
(social distancing dan physical distancing) selama pandemi 
ini. Berikut ini beberapa pasar di Kabupaten Kapuas yang 
sudah memiliki situs web: 

Pasar Blok R Kuala Kapuas 


9 NB Sl 599 M 06:04 


Ad @ sites.google.com/ @ : 


— (RIBANKBRI 


PSN 
- ea 


AN Balon 


KAPUAS 


Belanja berbagai kebutuhan rumah 
tangga lebih mudah dan hemat 
sara online di Pasar Blok R 
uas 


» Acil Ainah - Jual Sayur 

»« Mama Ipau - Jual Lading dan Peralatan Dapur 
» Acil Barniah - Jual Ayam 

» Acil Siti Bulkis - Jual Ayam 

» Toko Sembako Yani 

s Warung Makan Acil Mariatul @ibtiah 

» Amang Abi - Jual Baras 

»« Mama Elsa - Jual Nyiur 

» Mama Nurul - Jual Bumbu Dapur 


Pasar Sari Mulia 

Pasar Baru Palingkau 
Pasar Mingguan Mandomai 
Pasar Senin Anjir Km 10,5 
Pasar Senin Lupak Dalam 


Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 
COVID-19 terus berubah 


Friday, July 17, 2020 


Pedoman revisi 4 

Pedoman Revisi 5 

Kalau kita melihat kedua gambar diatas tampak bahwa pada revisi keempat, petugas 
pemakaman diharuskan untuk memakai sarung tangan, gaun atau apron. Pada pedoman 
revisi kelima, petugas pemakaman cukup memakai sarung tangan dan masker bedah. 
Mudah-mudahan mulai saat ini, kita tidak lagi melihat masyarakat yang dikuburkan 
karena COVID-19 diselenggarakan dengan menggunakan baju "cover all" atau hazmat. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Tabel 6. 1 APD yang Digunakan dalam Proses Pemulasaraan Jenazah 


Hand 2 a Tea an na 
Hygiene 2 a 


/perawatan 
jenazah 


body management in the context of the novel! coronavirus 





19), san 


Panti Asuhan Mujahidin Muhammadiyah Kapuas 
Timur 


Friday, July 17, 2020 


Pada bulan Januari 2014, seorang donatur mendatangi Masjid Mujahidin, Anjir Km. 9 
untuk menyampaikan maksudnya membangunkan panti asuhan. Setelah 


bermusyawarah, akhirnya usul tersebut disepakati oleh warga di sekitar masjid. 


Pembangunan panti asuhan dimulai pada bulan Februari 2014. Enam bulan kemudian 
pembangunan panti asuhan ini selesai. Panti asuhan ini dibuka secara resmi pada 
tanggal 1 Januari 2015. 
Anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan ini bukan cuma dari Kalimantan Tengah, bahkan 
ada yang dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada saat liputan ini, panti asuhan 
memiliki 16 orang anak asuh. 14 orang laki-laki tinggal di panti asuhan dan dua orang 
wanita yang disantuni. 1 orang sudah lulus SMP. 1 masih dalam pendidikan anak usia 
dini (PAUD). Anak asuh pertama sekarang sudah kelas III SMA. 
Beberapa kegiatan di Panti Asuhan Mujahidin adalah: 

» Shalat lima waktu 

s Bersih-bersih kamar tidur dan halaman 

» Mandi 

s Sarapan, makan siang, makan malam 

s Belajar baca, menulis, Gur'an 
Pengasuh Panti Asuhan: 

s Bapak Ariyadi 

» Ibu Helda R 


Apel persiapan coklit serentak Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernu... 


Saturday, July 18, 2020 


Pada hari Sabtu, 18 Juli 2020 bertempat di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Kapuas, dilaksanakan apel persiapan pencocokan dan penelitian (coklit) 
serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. 
Gambar dan berita dikirimkan oleh M. Hipni 


INFORMASI KAPUAS 2020 


89 


MAN 


BAN KONG NAH) IL lan 
MU KPUD Nan UI Tao 
: (aU) RUS 


19 Jul 2020 13231250 
Jalan Berdikari 
Altitude256,0m 
Speed:0.0km/h 

Index number? 78 


18 Jul 2020 13221253 
Jalan.Berdikari 

(AN kep teldal Nol ya) 
NA An 
Index hmumbers 55 


| LAU USU: WA | PPK SELAT. An Tt LAN Ug : 
MU TU SALU NBA 
Ja DGN TOKOH MAIN (H2 Aa TN na Uu 


UI SI - 








90 INFORMASI KAPUAS 2020 





Workshop Pemeriksaan COVID-19 
Menggunakan ICM 


Monday, July 27, 2020 


Pada hari Kamis - Jum'at, 23-24 Juli 2020 
bertempat di Zoom, dilaksanakan kegiatan 
Workshop Pemeriksaan COVID-19 
Menggunakan TCM Batch 6. Kegiatan ini 
diikuti oleh manajemen dan petugas 
laboratorium yang akan terlibat dalam 
pemeriksaan sampel COVID-19 
menggunakan TCM. Pelatihan ini 
diselenggarakan oleh Subdit TB, Ditjen 
P2P, Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia. Setelah mengikuti pelatihan ini, maka RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 
Kuala Kapuas diberi izin untuk melakukan pemeriksaan sampel swab nasofaring COVID- 
19 menggunakan Tes Cepat Molekuler. 

Setiap pemeriksaan yang dilakukan beserta hasilnya serta logistik dari penggunaan TCM 
tersebut harus dilaporkan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis. 

Diakhir workshop, peserta diminta untuk menjawab soal post-test untuk mendapatkan 
sertifikat dari panitia. 





Ma'had Tahfizh Al-Mulk Kapuas 


Monday, July 27, 2020 


Pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 admin 
mendapat kesempatan untuk 
menyampaikan kajian Aur'an, Surat Al- 
Bagarah, sebagaimana yang disampaikan 
oleh Ustadz Nouman Ali Khan di Ma'had 
Tahfizh Al-Mulk Kapuas. Lembaga 
pendidikan Mur'an ini terletak di Jalan 
Pemuda Gg. II, Blok Tengah, Kelurahan 
Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten 
Kapuas. 

Bila ingin mengenal lebih jauh tentang ma'had ini, silahkan melihat brosur berikut ini: 





INFORMASI KAPUAS 2020 


91 





Verifikasi lapangan dalam rangka pembangunan 
tempat cuci tangan pad... 


Monday, July 27, 2020 


Pada hari Senin, 27 Juli 2020 bertempat di 
aula Kementerian Agama Kabupaten 
Kapuas dilaksanakan kegiatan Survei dan 
Verifikasi Lapangan Pengumpulan Data- 
data Aktual Fasilitas Dalam Rangka 
Pembangunan / Perbaikan Sarana Tempat 
Cuci Tangan, Tempat Wudhu dan MCK 
Pada Pondok Pesantren Menyambut New 
Normal. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan 
dari pondok pesantren di Kabupaten 
Kapuas. 

Dalam pertemuan ini, Pondok Pesantren 
Al-Amin Kapuas mendapat kehormatan 
untuk mewakili penerimaan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) untuk 
pembangunan / perbaikan tempat cuci 
tangan, tempat wudhu dan MCK yang 
diterima oleh Bapak Sugiyarto. 

Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak 
Giyar 


' 


Pa 

NM 
Lean K3 
Pan G. “Ng 

IN 


Ta 


AI 


2 “ 
4 
ato 
ah 
- 
var 
-,. 
Pp: 
' 
aa 
at. 
- 


AN 
1p 


N . 
HOP 





92 INFORMASI KAPUAS 2020 





Pembangunan Puskesmas Pariwisata di Desa 
Sekata Bangun (Lamunti II C2) 


Tuesday, July 28, 2020 


Mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai 17 Desember 2020 
bertempat di Desa Sekata Bangun (Lamunti II C2) 
dilaksanakan pembangunan Puskesmas Pariwisata. 
Pembangunannya dilaksanakan oleh PT. Arjuna Utama 
Benidhis. Anggaran pembangunannya sebesar Rp 
12.056.398.691. Dengan dana sebesar ini akan dibangun 
Puskesmas lengkap dengan rumah dinas (12 pintu), mushola, 
instalasi pengolahan air limbah, air bersih, lapangan olahraga 
dan termasuk penyediaan alat kesehatan. Ini adalah 
puskesmas prototipe kementerian kesehatan untuk daerah 
transmigrasi. 

Foto dan berita didapat dari: Lulut Sutiani, Afride, Suparman 
dan Wijiati. 





INFORMASI KAPUAS 2020 93 


94 





Santri SMK Perikanan Al-Amin Kapuas mengikuti 


Sharing Session secar... 


Tuesday, July 28, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 





Pada hari Selasa, 28 Juli 2020, bertempat 
di ruangan kelas, para santri SMK 
Perikanan Al-Amin Kapuas mengikuti 
kegiatan Sharing Session Giat Luhkan 
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan 
Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Series 
#2: Pemberdayaan Masyarakat Kelautan 
dan Perikanan Melalui Penyuluhan 
Perikanan Menuju Masyarakat Sejahtera. 


Sumber: foto dan berita dikirimkan oleh 
Bapak Giyar 


Ramaikan media sosial dengan poster Hari 
Hepatitis Sedunia yang dap... 


Wednesday, July 29, 2020 


Dalam merayakan Hari Hepatitis Sedunia 
9 dari 10 orang dengan hepatitis tidak tahu bahwa mereka menderitanya (World Hepatitis Day), situs web peringatan 
tersebut menyediakan alamat bagi pihak- 
pihak yang ingin berpartisipasi untuk 
membuat poster. infografik untuk media 
sosial mereka. Alamatnya adalah sebagai 
berikut: 


Hari Hepatitis Sedunias 28 Juli 
Informasi lebih lanjut: www.worldhepatitisday.org 


@D) | NOhep ELIMINATE HEREFFES Find The Missing Millions. 


Find The(Missing Milions. 


9.in 10 Ato teN Ti ilate Mn 
viral hepatitis don't know 


Together we can eliminate 
YAN rai 





» Poster A4: https://www.worldhepatitisday.org/poster/whd-a4poster/ 
» Media sosial: https://www.worldhepatitisday.org/poster/whd-sguare-social/ 
» Poster kegiatan: https://www.worldhepatitisday.org/poster/customisable-event-flyer/ 


Kecepatan Telkomsel di malam Idul Adha 1441 H 
Thursday, July 30, 2020 


Saat menonton film dokumenter menggunakan aplikasi di android, admin menemukan 
bahwa sinyal Telkomsel terasa lambat. Admin lalu penasaran, bagaimana cara 
mengukur kecepatan sinyal Telkomsel di android. Rupanya sama dengan di laptop, yaitu 
menggunakan aplikasi Speedtest. 

Sewaktu admin coba di HP, makin lama makin cepat (Nomor 1 sampai 6). Admin lalu 
coba untuk memutar lagi film dokumenter di aplikasi, ternyata masih lambat. 

Admin penasaran, lalu mencoba kecepatan Telkomsel di laptop dengan menggunakan 


INFORMASI KAPUAS 2020 


2 


96 


Speedtest.net. Hasilnya adalah di nomor 7 sampai 10. 
Jadi terlihat bahwa kecepatannya sangat tidak stabil. Itulah sebabnya baik di HP maupun 
di laptop kecepatan pemutaran film dokumenter tersebut tersendat-sendat. 


Shalat Idul Adha 1441 H dengan protokol 


kesehatan 


Friday, July 31, 2020 





P ELAJARAN 
MEMETIK P NAN 


DARI KETE 
NABI IBRAHIM pw! 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Uu 
date 





Yayasan At-Ta'awun Kuala Kapuas bekerja 
sama dengan Masjid An-Nuur Kuala 
Kapuas menyelenggarakan shalat Idul 
Adha 1441 H di Stadion Panunjung Tarung 
Kuala Kapuas. Para jama'ah wajib 
menggunakan masker, menjaga jarak, dan 
menggunakan sajadah sendiri. Panitia 
menyediakan tanda jaga jarak untuk shaf 
depan dan menyediakan tempat cuci 
tangan dengan sabun pada beberapa titik. 

Shalat Idul Adha dan khutbah disampaikan 
oleh Ustadz Tega Barudin, Lc. Beliau 
menyampaikan tema: Memetik Pelajaran 
dari Keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. 


Shalat Idul Adha 1441 H di Perguruan 
Muhammadiyah Kapuas 


Friday, July 31, 2020 


Pada hari Jum'at, 31 Juli 2020, bertempat 
di Perguruan Muhammadiyah, Jalan. 
Barito, Kuala Kapuas diselenggarakan 
Shalat Idul Adha 1441 H. Yang bertindak 
sebagai imam adalah H. Masrani dan 
khatib H. Kamarudin A.K. 

Sholat led tahun ini berbeda dengan tahun 
sebelumnya dimana tahun ini setiap 
jamaah wajib melaksanakan protokol 
kesehatan, dan sebelum masuk di ukur 





suhu tubuh. 
Foto dan berita dikirim oleh M. Hipni 








INFORMASI KAPUAS 2020 97 


98 


Berbagai definisi Evolusi 
Friday, July 31, 2020 


Evolution is a process of gradual change that takes place over many generations, during 
which species of animals, plants, or insects slowly change some of their physical 
characteristics. ...the evolution of plants and animals. (4 of |...the theory of evolution by 
natural selection. ...human evolution. Synonyms: rise, development, adaptation, natural 
selection More Synonyms of evolution Sumber: Collins 


In biology, evolution is the change in the characteristics of a species over several 
generations and relies on the process of natural selection. 


s The theory of evolution is based on the idea that all species ? are related and 
gradually change over time. 

» Evolution relies on there being genetic variation ? in a population which affects the 
physical characteristics (phenotype) of an organism. 

»« Some of these characteristics may give the individual an advantage over other 
individuals which they can then pass on to their offspring. In biology, evolution is 
the change in the characteristics of a species over several generations and relies 
on the process of natural selection. The theory of evolution is based on the idea 
that all species ? are related and gradually change over time. 

» Evolution relies on there being genetic variation ? in a population which affects 
the physical characteristics (phenotype) of an organism. 

». Some of these characteristics may give the individual an advantage over other 
individuals which they can then pass on to their offspring. 

Su mb er : Y 0.4 Ir G en o m e 


evolution 


Pronunciation /!i:ve'lu:fta)n/ Fevelu:fta)n/ 


Translate evolution into Spanish 


NOUN 


mass noun 
» 1 The process by which different kinds of living organism are believed to have 

developed from earlier forms during the history of the earth. 
The idea of organic evolution was proposed by some ancient Greek thinkers but was 
long rejected in Europe as contrary to the literal interpretation of the Bible. Lamarck 
proposed a theory that organisms became transformed by their efforts to respond to 
the demands of their environment. Lyell demonstrated that geological deposits were 
the cumulative product of slow processes over vast ages. This helped Darwin 
towards a theory of gradual evolution over a long period by the natural selection of 
those varieties of an organism slightly better adapted to the environment and hence 
more likely to produce descendants. Combined with the later discoveries of the 
cellular and molecular basis of genetics, Darwin's theory of evolution has, with some 


INFORMASI KAPUAS 2020 


modification, become the dominant unifying concept of modern biology 
Most do believe that evolution works by natural selection on changes in organisms 
due to random changes in their DNA, and the evidence for this is overwhelming. 

S Uu mm b er : Le xXx 1 Cc o 


5-22 The theory of evolution by natural selection, first formulated in Darwin's book "On 
the Origin of Species" in 1859, is the process by which organisms change over time as a 
result of changes in heritable physical or behavioral traits. Changes that allow an 
organism to better adapt to its environment will help it survive and have more offspring. 
Su m b er : Li v e S ci e n c e 


5222 evolution noun | UJUK / i:.ve'lu:J an/ / ev.e'lu:J an/ US / i:ve'lu:J an/ / ev.elu: J 
an/ B2 the way in which living things change and develop over millions of years: Darwin's 
theory of evolution 

Sumber: Cambridge Dictionary 


5-22 Evolution is change in the heritable characteristics of biological populations over 
successive generations . (1) (2) These characteristics are the expressions of genes that 
are passed on from parent to offspring during reproduction . Different characteristics tend 
to exist within any given population as a result of mutation , genetic recombination and 
other sources of genetic variation . (3) Evolution occurs when evolutionary processes 
such as natural selection (including sexual selection ) and genetic drift act on this 
variation, resulting in certain characteristics becoming more common or rare within a 
population. (4) Itis this process of evolution that has given rise to biodiversity at every 
level of biological organisation , including the levels of species , individual organisms and 
molecules (51 | 6 Sumber: Wikipedia 


Evolution 
First published Fri Aug 25, 2017 


Evolution in its contemporary meaning in biology typically refers to the changes in the 
proportions of biological types in a population over time (see the entries on evolutionary 
thought before Darwin and Darwin: from Origin of Species to Descent of Man for earlier 
meanings). 


Sumber: Stanford Encyclopedia OT Philosophy 


Definition of evolution 


Ta: descent with modification from preexisting species : cumulative inherited change in 
a population of organisms through time leading to the appearance of new forms : the 
process by which new species or populations of living things develop from preexisting 
forms through successive generations Evolution is a process of continuous branching 
and diversification from common trunks. This pattern of irreversible separation gives life's 
history its basic directionality. — Stephen Jay Gould also : the scientific theory explaining 
the appearance of new species and varieties through the action of various biological 
mechanisms (such as natural selection, genetic mutation or drift, and hybridization) Since 


INFORMASI KAPUAS 2020 


99 


100 


1950, developments in molecular biology have had a growing influence on the theory of 
evolution. — Nature In Darwinian evolution, the basic mechanism is genetic mutation, 
followed by selection of the organisms most likely to survive. — Pamela Weintraub 
Su m b er : Merria m - W e bs t er 


52-22 Evolution (evolution, 'evaelu:ffa)n) is defined as a change in the genetic 
composition of a population over successive generations. Sumber: Biology Online 


Himbauan UNICEF dan WHO terkait Minggu 
Menyusui Sedunia (1-7 Agustu... 


Sunday, August 02, 2020 


» Melakukan investasi untuk membuat konseling menyusui yang baik tersedia untuk 
setiap wanita. Memastikan ketersediaan konseling menyusui yang baik memerlukan 
peningkatan pembiayaan untuk program menyusui dan perbaikan pengawasan dan 
pelaksanaan kebijakan, program dan pelayanan. 

» Melatihan petugas kesehatan, termasuk bidan dan perawat, untuk memberikan 
konseling menyusui yang baik kepada ibu dan keluarga. 

» Memastikan bahwa konseling tersedia sebagai bagian dari pelayanan kesehatan 
dan gizi yang mudah diakses 

» Bekerja sama dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan asosiasi profesi 
kesehatan, membangun sistem kolaboraasi kuat untuk penyediaan konseling yang 
sesuai. 

» Melindungi petugas kesehatan dari pengaruh industri makanan bayi 


Sumber: WHO 


Probiotik air dan probiotik pakan olahan sendiri - 
SMK Al-Amin Kapu... 


Tuesday, August 04, 2020 


SMK Al-Amin Kapuas jurusan perikanan telah mengunakan formula baru untuk kolam 
bioflok, sehingga air kolam tidak bau, ikan bertambah sehat. Formula baru menggunaka 
probiotik olahan sendiri yaitu probiotik air dan probiotik pakan. Probiotik olahan sendiri 
telah diujicobakan selama dua bulan. Hasilnya telah disaksikan oleh para pengunjung 
kolam diantaranya Bapak Amin, Kepala SMKN 3 Kapuas Murung dan Bapak Ariyanto, 
pengawas Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. 

Probiotik ini hasil pengembangan dan bimbingan serta pelatihan di masa COVID-19 oleh 
Ustadz Singkir dari Basarang. 

Penggunaan probiotik sangat baik sekali karena ramah lingkungan. Air kolam bioflok 
tidak diganti selama masa pemeliharaan, dengan cacatan memang treatment air tidak 
mengalami kegagalan. 

Berita dan video dikirimkan oleh Bapak Sugiyarto, kepala program pendidikan perikanan 
SMK Al-Amin Kapuas 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Memakai masker membantu menurunkan angka 
kejadian COVID-19 


Thursday, August 06, 2020 


Video diatas menggambarkan bagaimana kepatuhan menggunakan masker akan 
membantu menurunkan angka kejadian COVID-19. 


Rapat Penanganan COVID-19 pada Tahanan 
dan Warga Binaan di Wilayah ... 


Friday, August 07, 2020 


Pada hari Jum'at, 7 Agustus 2020 
bertempat di aula Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kapuas dilaksanakan kegiatan 
Rapat Penanganan COVID-19 pada 
tahanan dan warga binaan di wilayah 
Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini dihadiri 
oleh pihak Polres Kapuas, Kejaksaan 
Kapuas, rumah tahanan, Puskesmas 
Melati, rumah sakit dan dinas kesehatan. 
Rapat ini menyepakati alur penanganan 
terhadap tahanan A1 (polisi), A2 (kejaksaan), A3 (pengadilan) dan inkrah. 





Menggunakan masker menunjukkan Anda peduli 
orang lain 


Thursday, August 13, 2020 


Amerika kembali menggencarkan promosi penggunaan masker untuk masyarakat umum. 
Diantara ungkapan yang mereka gunakan adalah: 

Apa yang masker Anda tunjukkan tentang Anda? la mengatakan bahwa Anda peduli 
kepada orang lain. Jadi gunakan masker dan selamatkan jiwa. 


Tafsir Our'an melalui astronomi 
Sunday, August 16, 2020 


Video diatas menjelaskan bahwa sampai saat ini belum bisa dibuktikan bahwa ada 
kehidupan seperti manusia di luar angkasa. 

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh manusia untuk mencari tahu kemungkinan adanya 
makhluk cerdas di luar angkasa. Namun berbagai upaya tersebut masih menemui jalan 
buntu. Karena sampai sekarang mereka masih belum bisa menemukan bukti keberadaan 
makhluk cerdas tersebut. 

Kenyataan ini membuat apa yang disampaikan oleh Allah dalam Surat Al-Bagarah ayat 
29: 

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha 


INFORMASI KAPUAS 2020 


101 


102 


Mengetahui segala sesuatu. 

Sampai sekarang para ahli astronomi masih belum bisa menemukan planet yang 
memiliki karakteristik seperti bumi yang memungkinkan kehidupan untuk berlangsung 
diatasnya. 


Video diatas merujuk pada buku "Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the 
Universe". Ketika saya baca buku ini, makin jelas bahwa bumi ini memang diperuntukkan 
bagi manusia. Kita harusnya merasa bangga karena kemuliaan yang Allah berikan 
kepada manusia sebagaimana firman-Nya: 

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di 
daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 
mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 
ciptakan. (@.S. Al-Isra, 17: 70) 


Muslimah lebih dulu mendapatkan kebebasan 
politiknya dibandingkan w... 


Wednesday, August 19, 2020 


Want to see the AP's analysis/coverage from 100 years ago about the ratification of the 
19th Amendment? Fascinating history below https://t.co/291V@yMymY 


— Josh Hoffner (@JoshHoffner) August 17, 2020 


Amerika Serikat baru memberikan hak kepada para wanita untuk memberikan suara 
dalam pemilu pada tanggal 18 Agustus 1920 (100 tahun yang lalu). 


Islam, sejak awal sudah melibatkan wanita dalam dunia perpolitikan. Hal ini dapat kita 
lihat dalam peristiwa Bai'at Agabah Kedua (622 M) dimana ada dua orang wanita yang 
dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut mereka berjanji untuk: 


» Untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang 
mereka benci. 

» Untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. 

s Untuk beramar ma'ruf nahi munkar. 

» Agar mereka tidak terpengaruh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. 

» Agar mereka melindungi Muhammad sebagaimana mereka melindungi wanita- 
wanita dan anak-anak mereka sendiri. 


Harga 1GB di Indonesia peringkat 14 dunia 


Sunday, August 30, 2020 


Harga 1GB data di Indonesia berada tingkat 14 dengan harga rata-rata 1GB Rp 9.302 
(per 30 Agustus 2020). Harga termurah Rp 1.890 dan harga termahal Rp 18.7207. Data 
ini berdasarkan sampel tanggal 13 Februari 2020. 


Beberapa negara dengan harga 1GB termahal di dunia: 
s« Sao Tome and Principe (Rp 410.751), 


» Bermuda (Rp 417.873), 
» Nauru (Rp 442.872), 


INFORMASI KAPUAS 2020 


» Falkland Islands (Rp 587.347) and 
« Saint Helena (Rp 763.072). 
Beberapa negara dengan harga 1GB termurah di dunia: 


“ India (Rp 1.308), 

» Israel (Rp 1.599), 

s Kyrgyzstan (Rp 3.052), 
» Italy (Rp 6.250), and 

» Ukraine (Rp 6.686) 


Sumber: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/ 


Penurunan ekonomi Indonesia masih lebih baik 
dibandingkan negara-ne... 


Tuesday, September 01, 2020 


Apakah negara-negara yang mengalami penurunan ekonomi terbesar berkinerja lebih 
baik dalam melindungi kesehatan bangsa, seperti yang kita harapkan jika terjadi 
pertukaran? 


Bagan di sini menunjukkan data PDB yang sama di sepanjang sumbu horizontal. 
Sepanjang sumbu vertikal adalah jumlah kumulatif kematian COVID-19 yang dikonfirmasi 
per juta orang. 


Bertentangan dengan gagasan trade-off, kami melihat bahwa negara-negara yang 
mengalami penurunan ekonomi paling parah - seperti Peru, Spanyol, dan Inggris - 
umumnya termasuk negara-negara dengan tingkat kematian COVID-19 tertinggi. 


Dan kebalikannya juga benar: negara-negara yang dampak ekonominya sederhana - 
seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Lituania - juga berhasil menekan angka kematian. 


Perhatikan juga bahwa negara-negara dengan penurunan PDB yang serupa telah 
menyaksikan tingkat kematian yang sangat berbeda. Misalnya, bandingkan AS dan 
Swedia dengan Denmark dan Polandia. Keempat negara mengalami kontraksi ekonomi 
sekitar 8 hingga 9 persen, tetapi angka kematian sangat berbeda: AS dan Swedia 
mencatat 5 hingga 10 kali lebih banyak kematian per juta. 


Jelas, banyak faktor yang mempengaruhi angka kematian COVID-19 dan guncangan 
ekonomi di luar keputusan kebijakan yang dibuat oleh masing-masing pemerintah 
tentang cara mengendalikan penyebaran virus. Dan dampak penuh dari pandemi masih 
belum terlihat. 


Namun di antara negara-negara dengan data PDB yang tersedia, kami tidak melihat 
adanya bukti pertukaran antara melindungi kesehatan masyarakat dan melindungi 
ekonomi. Sebaliknya, hubungan yang kita lihat antara dampak kesehatan dan ekonomi 
dari pandemi berjalan ke arah yang berlawanan. Selain menyelamatkan nyawa, negara- 
negara yang mengendalikan wabah secara efektif mungkin juga telah mengadopsi 
strategi ekonomi terbaik. 


Sumber: https://ourworldindata.org/covid-health-economy (diterjemahkan dengan 


INFORMASI KAPUAS 2020 


103 


104 


Google Translate) 


2017 - Indonesia masih belum masuk dalam 
urutan negara-negara yang ... 


Sunday, September 06, 2020 


Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan peta diatas: 


s Reformasi pelayanan publik 
» Inovasi 
» Pelayanan publik digital 
» Efektivitas pemerintah 
« Ekonomi dan ketrampilan 
s Digitalisasi 
» Ketrampilan teknologi 
“ Startup Al 
» Infrastruktur digital 
s Kualitas data 
» Ketersediaan data 
»« Kemampuan data 
Sumber: https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index/ 


Dunia mulai mendukung Palestina 
Thursday, September 17, 2020 


Ketika ketika masih kecil, saya pernah membaca novel tentang perjuangan orang 
Yahudi untuk bisa mendirikan negara Israel. Waktu itu niatnya cuma ingin belajar bahasa 
Inggris dengan membaca novel. 


Tapi setelah banyak membaca tentang kegigihan bangsa Yahudi mendirikan negara 
Israel, barulah saya menyadari bahwa itu adalah bagian dari propaganda Israel. Jadi 
upaya untuk mendirikan negara Israel ditempuh dengan berbagai macam cara, mulai dari 
diplomasi sampai melakukan kekerasan. 


Setelah mereka mendeklarasikan kemerdekaannya, maka mereka mulai melakukan hal- 
hal dapat membenarkan berbagai kekerasan yang mereka lakukan. Pada mulanya 
mereka berhasil membuat gerakan perlawanan PLO sebagai organisasi teroris. Tapi 
kemudian PLO diakui sebagai perwakilan dari Palestina. Ketika PLO bisa dibungkam, 
maka muncullah Hamas. 


Saat ini Hamas dan sayap militernya disebut sebagai organisasi teroris, kelak hal ini pun 
akan berubah. 


Upaya yang mereka lakukan agar opini terhadap Israel selalu bersifat positif sejauh ini 
cukup berhasil. Namun dengan adanya media sosial dan berbagai media online lainnya, 
maka makin sulit bagi Israel untuk menyembunyikan kejahatan yang sudah mereka 
lakukan bagi masyarakat Palestina. 


Gerakan " The Boycott, Divestment, Sanctions ( BDS )" berhasil menarik simpati dari 


INFORMASI KAPUAS 2020 


negara-negara Barat. Hal ini sangat merepotkan lobi-lobi Israel di luar negeri. 


Sekarang sudah banyak buku dan novel yang ditulis tentang Palestina. Sudah banyak 
film dokumenter yang dibuat tentang Palestina. Sudah banyak syair atau puisi yang 
dibuat tentang Palestina. 


Sudah banyak gerakan mahasiswa di berbagai negara Barat yang mendukung Palestina. 
Namun perlu waktu yang cukup lama lagi untuk membuat gerakan ini betul-betul punya 
kekuatan untuk bisa menekan Amerika Serikat sebagai pendukung utama Israel. 


Sektor energi menjadi penghasil emisi gas rumah 
kaca dunia 


Sunday, September 20, 2020 


Situs Our World in Data memuat gambar 


Global greenhouse gas emissions by sector diatas. Rinciannya sebagai berikut 


This is shown for the year 2016 — global greenhouse gas emissions were 49.4 billion tonnes CO,eg. 


xD 
AA. PE 
G “yestock & 
Aanure (5.396 
SD 


F au 
Agriculture, ye Ku 
Forestry & Oh 

Land Use 

ikena! 


Ind 
Cbr au 


6.696) 





« 4. 
Oo CX 
co Pp, 
Tr, aa es 1 2 S 2 co “9 
SY use in budi Yo y: 
Co s9 
ne ka na Hdine 
and data to make progres gest problems. 
L | jt ( | 


» Energi (kelistrikan, panas dan transportasi): 73,259 
s Penggunaan energi dalam industri: 24,26 
» Besi dan Baja (7,276) 
» Kimia dan petrokimia (3,6Y6) 
» Makanan dan rokok (156) 
» Metal non-besi (0,76) 
» Kertas dan pulp (0,656) 
» Mesin (0,596) 
s Industri lain (10,696) 
s Transportasi: 16,26 
s Transportasi jalan (11,956) 
» Penerbangan (1,996) 
s Pelayaran (1,770) 
» Kereta api (0,456) 
s Perpipaan (0,356) 
s Penggunaan energi pada gedung: 17,596 
s Bangunan perumahan (10,976) 
s Bangunan komersial (6,62) 
» Bahan bakar pembakaran yang tidak dialokasikan (7,86) 
» Produksi energi dari emisi peralatan bertekanan tinggi 


INFORMASI KAPUAS 2020 105 


106 


s dari minyak dan gas (3,956) 
s dari batu bara (1,9Y6) 
s Penggunaan energi dalam pertanian dan perikanan (1,7Y6) 
» Proses Industri Langsung: 5,296 
» Semen (359) 
» Kimia dan petrokimia (2,276) 
s Sampah: 3,256 
» Limbah cair (1,390) 
» Tempat pembuangan sampah (1,959) 
s Penggunaan Pertanian, Kehutanan dan Tanah: 18,454 
» Padang rumput (0,170) 
» Lahan pertanian (1,495) 
s Penggundulan hutan (2,256) 
s« Pembakaran sisa panen (3,596) 
s Budidaya padi (1,3Y0) 
s Tanah pertanian (4,1) 


Membungkuk karena terlalu lama dalam posisi 
salah di depan komputer... 


Wednesday, September 23, 2020 


Ketika melihat gambar diatas dalam artikel di Harvard 
Women's Health Watch dengan judul Stand tall, saya 
menjadi kaget, karena ini persis dengan kondisi yang 
saya alami. Ini terjadi karena posisi yang membungkuk 
ketika berada di depan laptop. Ini terjadi karena posisi 
laptop lebih rendah, sehingga saya harus membungkuk. 
Sekarang saya mencoba untuk merendahkan posisi 
tempat duduk. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu, 
posisi punggung bisa makin membaik. 





Peraturan Bupat tentang Penegakan Hukum 
Protokol Kesehatan dalam Pe... 


Thursday, September 24, 2020 


Peraturan ini sudah sangat baik sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan 
mengendalikan COVID-19 di Kabupaten Kapuas. Namun nampaknya pengawasan 
penerapannya di lapangan masih sangat lemah. 

Contoh sederhana adalah di langgar yang sering saya kunjungi. Saya sampai menegur 
kaum langgar karena tidak mengenakan masker. Saya sampai memasang "standing 
banner" Pak Jokowi yang sedang mengenakan masker. 

Anak-anak dan para remaja nampaknya masih memerlukan contoh dari orang tua 
mereka. Bila di langgar mereka melihat para orang tua menjaga jarak saat shalat dan 


INFORMASI KAPUAS 2020 


memakai masker, maka mereka pun berusaha untuk menjaga jarak walaupun tidak 
mengenakan masker. Namun bila mereka saja yang dominan di langgar maka menjaga 
jarak tidak menjadi perhatian. 


Telekonferensi rapat koordinasi penanganan 
COVID-19 di Kalimantan T... 


Thursday, September 24, 2020 





Pada hari Kamis, 24 September 2020 bertempat di aula kecil Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas, para perwakilan dinas dan badan terkait 
mengikuti telekonferensi rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Kalimantan Tengah. 
Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri, 
S.Hut, M.P. 


Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah: peningkatan kasus di Kabupaten 
Sukamara 


Arahan dari Danrem 102 Panju Panjung, Brigjen TNI Purwo Sudariyanto: 


s Jangan lelah untuk menerapkan protokol kesehatan 
» Makan sayur dan buah 
s Konsumsi madu 
Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen 
Pol M. Slamet Urip Widodo: 
» Pemberian hukuman disiplin dilakukan secara lembut 
» Sediakan tempat penjual masker di samping operasi disiplin 
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Marang, SH: 
s Penindakan harus didukung oleh aturan hukum agar bisa dilakukan dengan tegas 
» Perlu peran serta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 
Kabid Dokkes Polda Kalimantan Tengah, Kombes Danang Parmujji: 
s Jumlah kasus meningkat, kesembuhan juga meningkat. Ini baik. 
» Berita media, jumlah sering tidak sinkron. Mohon satu pintu. 
» Pola hidup sehat menjadi model, terutama penggunaan masker 
s Pendekatannya humanis 
s Masyarakat sudah bosan dengan berita COVID-19 sehingga abai 
» Pengumpulan massa saat kampanye pilkada berpotensi menjadi penularan COVID- 
19 
Bupati Sukamara: 
» Peningkatan kasus di Sukamara karena faktor keluarga yang sering bepergian 
kesana kemari. 


INFORMASI KAPUAS 2020 107 


108 


s Dari 131 yang di swab 16 positif - ada yang karantina mandiri dan karantina di 
tempat yang disediakan pemerintah daerah 
Gugus Tugas COVID-19 Barito Selatan: 
» Strategi: 3T - Testing (swab dan rapid test), Tracing, Treatment, 4M (Memakai 
Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangah dan Menjauhi Kerumunan) 
Bupati Gunung Mas: 
» Menyediakan dana untuk penanganan COVID-19 
s« Sudah membuat peraturan dan SOP tentang protokol kesehatan dan sudah 
disampaikan kepada seluruh pihak terkait dan meminta mereka untuk 
mensosialisasikan kepada masyarakat 
»« Sudah menambah ruang isolasi menjadi 10 tempat tidur 
s« Sudah menambah tenaga kesehatan di puskesmas dan RS 
s Sedang sosialiasi penegakan disiplin protokol kesehatan 
» Sudah melakukan kegiatan pemulihan ekonomi 
s« Sudah menyalurkan bansos, rata-rata sudah mencapai 904 
» Usul ke pemerintah provinsi: sudah punya TCM tapi belum punya cartridge COVID- 
19 
Jawaban Sekda: bersurat ke Gugus Tugas Provinsi Kalimantan Tengah untuk meminta 
cartridge COVID-19, nanti akan diteruskan ke kementerian kesehatan. 
Wakil Bupati Barito Utara: 
s« Sudah melaksanakan operasi penegakan hukum 
» Operasi pencegahan: tracing kontak positif 
» Kegiatan disinfeksi dilakukan setiap hari 
“ Sosialisasi peraturan penegakan disiplin penegakan protokol kesehatan 


Tips dan Trik Menulis Cerpen Untuk Pemula 
bersama Erni Setyowati, S.E. 


Friday, September 25, 2020 


Kegiatan ini dapat diikuti secara gratis 
"Pademik ini harus lebih produktif. Meski terkungkung di 


(3 ) rumah, pikiran tetap bebas kreatif. Ikuti pelatihan menulis dengan mendaftar melalui: 


KK 
R 


cerpen untuk pemula." 


u l) | 
https://forms.gle/Z1K37euy5C5DopNj6 
NY sala 


sala 


PN IT DAN TRIK 


Menulis Cerpen Untuk Pemula 
Sabtu, 26 September 2020, 15.00 - 17.00 WIB 


mg Penulis buku : Happy Travelling, Kribo, 
Terbanglah Bersama Cita-citamu, Wanita Dua 
M Sisi, Cek Rumput Sebelah, Surat Cinta Untuk 
Bapak, Mantan Terindah, Cerita di Balik 
Makanan 
Daftar di sini : nu Tenan gle/Z1K37euy5C5DopNj6 untuk dapatkan link zoom 





INFORMASI KAPUAS 2020 


Lagu "Badengkoi" sudah mendunia 


Tuesday, September 29, 2020 


Lagu Badengkoi diciptakan oleh Abdullah (Amang Adul) dan Hadi Santoso (Ulau) dalam 
bahasa Banjar. Kemudian diubah ke dalam bahasa Dayak oleh Harianson. Ini hasil 
wawancara yang dilakukan oleh Kapuas Digest TV. VCD yang memuat lagu ini 
diproduksi sebanyak 5.000 keping pada tahun 2006. Menariknya, beberapa koleksi VCD 
tersebut sekarang berada di: 


s Library of Congress Office, Jakarta, Indonesia 
» Cornell University Library 
Catalog dari Cornel University Library diatas juga mencantumkan orang-orang yang 
terlibat dalam pembuatan album musik tersebut yaitu: 
» Juru kamera: Boy 
s Editor video: Denny A., Hipni 
s Editor suara: Adul, Ulau, Harianson 
» Penyanyi: Burhanudin Ali, Ruslian Burhanudin Ali, Helen Fristie, Renot W.S. 
Berikut "Timeline" Badengkoi 
“ 2006 - VCD diproduksi sebanyak 5.000 keping 
s 2 Januari 2014 - lagu ini dibawakan oleh NUMBERS 
s 10 Januari 2018 - lagu ini diunggah di saluran YouTube Informasi Kapuas 
s 2 Mei 2018 - lagu ini dibawakan Pramuka Kwarcab Kapuas pada Peringatan HUT 
Kalteng ke-61 
s 23 Maret 2019 - lagu ini dibawakan pada acara pemecahan rekor MURI Pagelaran 
Tari "Kapuas Lewun Itah Badengkoy" Pramuka Terbanyak 2019 


Surat edaran tentang Wakil Bupati menjadi 
Pelaksana Tugas Bupati 


Saturday, October 03, 2020 
Obat-obatan yang meningkatkan risiko Anda 
untuk jatuh 


Sunday, October 04, 2020 
» Obat anti kecemasan, seperti diazepam dan lorazepam 
» Diphenhydramine. Karena dia menyebabkan mengantuk, ia adalah obat yang dijual 
bebas yang paling terkenal untuk membantu tidur. Sering dikombinasikan dengan 
obat anti nyeri seperti acetaminophen, ibuprofen, dan naproxen. 
“ Obat-obat yang diresepkan untuk mengobat kandung kemih yang overeaktif, seperti 
oxybutynin dan tolterodine. 
» Anti depresi tricyclic. Paling sering dokter meresepkan anti depresi jenis ini seperti 
amitriptyline, untuk membantu mengurangi nyeri kronik, terutama nyeri saraf. 
s Obat tidur yang diresepkan, termasuk zolpidem, zalepion, dan eszopiclone. 
» Narkotik (opioid) seperti codeine, hdrocodone, oxycodone, hydromorphone, dan 
fentanyl. 
Sumber: HEAL T hbeat 3 Oktober 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 109 


110 


Konsultasi Publik Pembangunan Fasilitas 
Pengolahan Limbah Bahan Ber... 


Tuesday, October 06, 2020 





Jadwal 


Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Medis 


el Mar Apr Mei ui | 





Pada hari Selasa, 6 Oktober 2020, Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 
Tengah mengadakan kegiatan Konsultasi 
Publik Pembangunan Fasilitas Pengolahan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(B3) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Rapat 
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Kalimantan tengah (bagi peserta dari 
Palangka Raya) dan melalui Zoom Meeting 
bagi peserta dari luar kota Palangka Raya. 
Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Lingkungan 
Hidup dan rumah sakit se-Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan membangun Incinerator di 
seluruh Indonesia dilakukan secara 
bertahap dari tahun 2012-2024. Incinerator 
ini akan dibangun di Jalan Cilik Riwut Km 
15, Palangka Raya. Kapasitasnya adalah 


100 kg /jam atau 2,4 ton per hari. Berikut jadwal di Kalteng: 


Berikut presentasinya: 


Pembinaan Calon Jama'ah Haji 2020 di 


Kabupaten Kapuas 
Sunday, October 11, 2020 


Pembinaan calon jama'ah haji di Masjid Al-Mukarram Amanah Kuala Kapuas 


Pembinaan calon jama'ah haji di Kecamatan Bataguh 


Pembinaan calon jama'ah haji di Kecamatan Basarang 


Pembinaan calon jama'ah haji di Puskesmas Pulau Telo 


Pembinaan calon jama'ah haji di Puskesmas Barimba 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Temu Kangen dengan dr. Topan Brian Kiting - 


Konsultan Bedah Anak 


Thursday, October 15, 2020 


2020/10/14 16:28 





Pada hari Rabu, 14 Oktober 2020 
bertempat di Lobby RedTop Hotel, 
bersama kepala dinas kesehatan 
Kabupaten Kapuas, Bapak Apendi, S.K.M, 
M.M dan Kepala Bidang Pelayanan 
Kesehatan, Bapak Pandit, berkesempatan 
bertemu dr. Topan yang dulu pernah 
bertugas di RSUD dr. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas. Beliau 
sekarang bertugas di RS Persahabatan 
Jakarta sebagai Dokter Bedah Anak 


Foto dan berita dikirim oleh Bapak M. Hipni 


Kunjungan ke Pusat Data dan Informasi 


Kementerian Kesehatan 


Thursday, October 15, 2020 





Pada hari Kamis, 15 Oktober 2020, 
rombongan dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kapuas mengunjungi 
Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia. Pada kunjungan ini Bapak M. 
Hipni menyempatkan diri berkunjung ke 
Pusdatin (Pusat Data dan Informasi). 
Beliau bertemu programer Pusdatin Pak 
Zain. Beliau menunjukkan beberapa 
aplikasi di Pusdatin yang merupakan 
seluruh data-data kesehatan. Pada 
kesempatan ini kami saling berbagi 
pengalaman dalam membangun aplikasi. 


Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak M. Hipni 


INFORMASI KAPUAS 2020 


111 





Koordinasi PPIH Kloter dan Non Kloter dengan 
Pengelola Haji Dinas K... 


Monday, October 19, 2020 


Pada hari Senin, 19 Oktober 2020 
bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kapuas, dilaksanakan pertemuan antara 
PPIH Kloter dan Non Kloter dengan 
Pengelola Haji Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kapuas. 


2020/10/19 11:14 


2020/10/19 11:14 





Saat ini petugas PPIH mendapatkan tugas mengisi survey bagi calon jamaah haji. 
Survey akan dikembalikan ke Pusat Kesehatan Haji melalui Dinas Kesehatan 
Kabupaten. 


Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak M. Hipni 


112 INFORMASI KAPUAS 2020 


HIFA Country Representatives - Meet-Up 
Monday, October 19, 2020 


Sosialisasi HIFA2015 di Indonesia from Jumatil Fajar 


Pada hari Senin, 19 Oktober 2020 bertempat di Zoom dilaksanakan kegiatan Temu 
Health Information For All (HIFA) Country Representatives. Hadir dalam pertemuan ini: 


» Neil Pakenham-Walsh 

» Akaninyene Obot 

e Didier Demassosso 

s Dr. Princess Nwafor-Orizo, VP NLA 

s Gladson J.V - India 

s Irina Ibraghimova 

e Jakir 

e Jum'atil Fajar - Indonesia 

» Stephen Baloguun - Nigeria 

s Tess Padayachee - South Africa 

» Volene Werely 
Masing-masing peserta diminta untuk memperkenalkan diri, menjelaskan apa posisi 
mereka dan sejak kapan mereka bergabung dengan HIFA. 


Memimpikan Vaksin COVID-19 yang aman 


Tuesday, October 20, 2020 
Pertemuan Orientasi Pemutakhiran Data 
Surveilans Gizi Tingkat Kabup... 


Tuesday, October 20, 2020 


Pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 bertempat di aula 
Hotel Raudah, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 
dilaksanakan kegiatan Pertemuan Orientasi 
Pemutakhiran Data Surveilans Gizi Tingkat 
Kabupaten Kapuas Tahun 2020. Dalam kesempatan 
ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 
Bapak Apendi, SKM, MM, menyampaikan bahwa 
generasi sekarang ini sangat bergantung kepada gizi. 
Beliau mengajak kita semua untuk membina ibu-ibu 
yang memiliki Balita. Saat ini persentase stunting di 
Kabupaten Kapuas sebanyak 41965. Gizi dan imunisasi 
harus diperhatikan dalam rangka untuk memperbaiki 
masalah stunting. 

Berita dan gambar dikirimkan oleh Bapak M. Hipni. 


@O REDMINOTE 8 
Oo Ni Noka Nda 


2020/10/20 08:31 





INFORMASI KAPUAS 2020 113 


114 





Video pembinaan calon jemaah haji Anjir Serapat 


Sunday, October 25, 2020 
Bakti Sosial Operasi Katarak Asian Muslim 
Charity Foundation (AMCF:)... 


Sunday, October 25, 2020 


Pada hari Ahad, 25 Oktober 2020 
bertempat di Zoom Meeting dilaksanakan 
kegiatan pembukaan Bakti Sosial Operasi 
Katarak yang merupakan kerjasama antara 
Asian Muslim Charity Foundation (AMCF), 
Klinik Mata Tambun Bungai, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kapuas, RSUD Ir. 
H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas 
dan Persatuan Dokter Mata Indonesia 
(PERDAMI). 





INFORMASI KAPUAS 2020 





Operasi mata dilaksanakan di ruang bedah sentral RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 
Kuala Kapuas. Pendataan pasien katarak dilakukan oleh puskesmas-puskesmas se- 
kabupaten Kapuas. Sebelum operasi katarak diadakan juga kegiatan refreshing untuk 
para dokter puskesmas terkait bagaimana melakukan penjaringan pasien katarak. Yang 
menjadi narasumber adalah dr. Grace, SpM dari Klinik Mata Tambun Bungai, Palangka 
Raya. 


Kegiatan operasi katarak ini dibuka oleh Prof. DR. dr. Nila Djuwita Farid Moeloek, 
Sp.M(K), penasehat Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) periode 2019-2022. 


Foto dan sebagian berita dikirimkan oleh M. Hipni 


Webinar Program Kesehatan Keluarga Masa 
Pandemi COVID-19 


Tuesday, November 03, 2020 


Pada hari Selasa, 3 November 2020 
dilaksanakan Webinar Program Kesehatan 
Keluarga Masa Pandemi COVID-19 tingkat 
Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini 
diikuti oleh dinas kesehatan dan rumah 
sakit di Kalimantan Tengah. 

Dalam sambutannya, Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dr. 
Suyuti Syamsul, MPPM mengajak seluruh 
hadirin untuk bisa melaksanakan kegiatan 
kesehatan keluarga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dr. 
Feryawan, MPH menjelaskan bahwa angka kematian ibu dan bayi sudah di bawah angka 
nasional. Namun diharapkan angka ini bukan karena jangkauannya kurang. Sampai saat 
kegiatan ini dilakukan, masih ada kabupaten yang masih belum melaporkan data 
kesehatan keluarga melalui aplikasi Komunikasi Data. 





INFORMASI KAPUAS 2020 


115 


Pertemuan Surveilan Tuberkulosis Kabupaten 
Kapuas 2020 


Tuesday, November 03, 2020 


Pada hari Selasa, 3 November 2020 
bertempat di aula Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kapuas, dilaksanakan kegiatan 
Pertemuan Surveilans TB Kabupaten 
Kapuas Tahun 2020. Kegiatan ini diikuti 
oleh puskesmas di lingkungan Kabupaten 
Kapuas. 


2020/11/3 08:46 





Pertemuan Koordinasi Sistem E-Logistik dan 
Data Ketersedian Obat di... 


Thursday, November 05, 2020 


Pada hari Kamis, 5 November 2020 
bertempat di aula Hotel Permata Inn 
dilaksanakan pertemuan Koordinasi Sistem 
E-Logistik dan Data Ketersediaan Obat di 
Kabupaten Kapuas Tahun 2020. 

Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak M. 
Hipni 





116 INFORMASI KAPUAS 2020 


BE 





Donor Darah dan Senam Bersama di halaman 
kantor PWI Kabupaten Kapuas 


Saturday, November 07, 2020 


Tapa Donor 
Darah !! 


"Setetes darahmu dapat 
menyelamatkan jiwa orang lain” 


PMI Kabupaten Kapuas Bekerjasama dengan 
UPTD RS Dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas 
Minggu/15, 22, Dan 29 November 2020 


s—| Kegiatan Donor Darah dan 
: Senam Bersama 


Halaman Kantor PWI Kabupaten Kapuas 
Jl. Maluku Kuala Kapuas nd 


Untuk pendonor yang berhasil 
menyumbangkan darahnya, akan 
mendapatkan bingkisan menari 





PMI Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan UTD RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas dan PWI Kapuas menyelenggarakan kegiatan donor darah 
dan senam bersama di halaman kantor PWI Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini insya Allah 
akan dilaksanakan pada hari Minggu, 15, 22 dan 29 November 2020. 


Untuk pendonor yang berhasil menyumbangkan darahnya, akan mendapatkan bingkisan 


menarik dari Palang Merah Indonesia disamping "service donor" yang disediakan oleh 
UTD RS. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


117 


118 


Kiat Bugar, Aktif dan Cantik di Usia Jelang Lima 
Puluh Tahun - FKUI... 


Sunday, November 08, 2020 


Pada hari Minggu, 8 November 2020, Ikatan Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia Tahun 1995 mengadakan webinar dengan judul: Kita Bugar, Aktif dan Cantik 
di Usia Jelita (Jelang Lima Puluh Tahun). Kegiatan ini diisi oleh narasumber: 


s dr. Adi Widodo, SpOG (K) 

s dr. Kiki Novita, SpOT (K) 

s dr. Diana Suganda, SpGK 

s dr. Eddy Karta, SpKK 
Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum melalui Zoom Meeting. Moderator pertemuan 
ini adalah dr. Amnur R. Kayo. 


Latihan membuat visualisasi data menggunakan 
Tableau Public 


Tuesday, November 10, 2020 


Admin sudah lama mendengar nama Tableau sejak bisa mengakses Techsoup Asia. 
Tapi karena tidak ada kepentingan, maka admin tidak mempelajarinya. 

Ketika mengikuti 1st WHO Infodemic Management training minggu kedua, admin diminta 
untuk mengunduh Tableau Public. Menurut rencana, penggunaan "alat" ini akan 
dibicarakan dalam kuliah pada hari Senin, 9 November 2020 kemarin. Namun ketika 
kuliah akan berakhir, "alat" tersebut tidak digunakan. Rupanya "alat" tersebut akan 
digunakan dalam kuliah berikutnya. Dosennya mengatakan bahwa peserta bisa mencoba 
sendiri dulu. 

Pada hari Selasa, 10 November 2020, admin mencoba "alat" ini menggunakan tutorial 
yang disediakan di situs-nya. Alhamdulillah cukup mudah. Hasilnya dapat dilihat diatas. 


Rapat pembahasan rencana kegiatan Dana 
Alokasi Khusus Bidang Keseha... 


Tuesday, November 10, 2020 


Pada hari Selasa, 10 November 2020 
bertempat di aula Sekretaris Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kapuas, 
dilaksanakan rapat pembahasan rencana 
kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang 
Kesehatan Menu P2P. Foto dan berita 
dikirimkan oleh Bapak M. Hipni 


2020111710 08:59. 





INFORMASI KAPUAS 2020 


2020/11/10 08:59 





Pembahasan DAK dengan Biro Perencanaan 


Kemenkes RI 
Thursday, November 12, 2020 








Pada hari Kamis, 12 November 2020 
bertempat di Aula Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kapuas dilaksanakan kegiatan 
Pembahasan Rencana Kegiatan Dana 
Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 
bersama Biro Perencanaan Kemenkes 
Republik Indonesia. Bidang-bidang yang 
mengikuti pembahasan ini adalah Bidang 
Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan 
dan Penanggulangan Penyakit dan Seksi 
Farmasi dan Alat Kesehatan. 

Foto dan berita dikirim oleh Bapak M. Hipni 


LL 
& 


2020/11/12 13:25 


INFORMASI KAPUAS 2020 


119 


120 


Pembinaan Masa Keberangkatan Jamaah Haji 


Saturday, November 14, 2020 


Pada hari Sabtu, 14 November 2020 
bertempat di halaman Masjid Agung Al- 
Mukarram Amanah, dilaksanakan kegiatan 
Pembinaan Masa Keberangkatan Jama'ah 
Haji. Kegiatan ini merupakan kerjasama 
antara PPIH Kloter dan Non Kloter, Dinas 
Kesehatan dan Puskesmas Melati. 
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pengelola 
Haji Provinsi Kalimantan Tengah dan 
Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini dihadiri 
oleh 40 peserta. 


FLV 2 TAB EA Ge ahesie) 


2020111714 06:30 





2020/11/14 06:16 
» 





Berita dan foto dikirim oleh Bapak M. Hipni 


The Story of Coronavirus (bagian 1) 
Monday, November 16, 2020 


Cerita diatas menggambarkan bagaimana cara penularan virus corona. Video diatas juga 
menggambarkan bahwa menggunakan masker dan menjaga jarak dapat membantu 
mengurangi penularan virus corona. 


Pertemuan On The Job Training Aplikasi 
Keluarga Sehat 2.0 


Thursday, November 19, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 


2020/1W19 09:07 





gn Pu: 
PI 2020111 191-09:07 


Mulai tanggal 16-21 November 2020 bertempat di aula Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kapuas, dilaksanakan kegiatan On The Job Training Aplikasi Keluarga Sehat 2.0. 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, 
Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini diikuti 
oleh perwakilan puskesmas se-Kabupaten Kapuas. 


Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak M. Hipni. 


Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 dan 
World Diabetes Day 202... 


Friday, November 20, 2020 


2020/11/20 06:22 





Pada hari Jum'at, 20 November 2020 
bertempat di jalan di depan Stadion 
Panunjung Tarung, Kuala Kapuas, 
Kalimantan Tengah, dilaksanakan kegiatan 
Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 
dan World Diabetes Day 2020. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh Persatuan Diabetes 
Indonesia (Persadia) Cabang Kapuas dan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 
Sambutan dalam acara pembukaan serta 
pelepasan peserta Diabetes Walk 
dilakukan oleh dr. Tri Setyautami, MPHM 
selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kapuas. 

Meskipun dilaksanakan di tengah pandemi 
COVID-19, kegiatan ini dilaksanakan 
dengan memperhatikan protokol kesehatan 
yaitu memakai masker, menjaga jarak, 
mencuci tangan dan menghindari 
kerumunan. 


Foto dikirimkan oleh Bapak M. Hipni 


INFORMASI KAPUAS 2020 


121 


Bukti Cinta PPNI Kepada Sesama 
Saturday, November 21, 2020 


2020/11/21 10:44 - 2020711721 10:34 


2020/11/21 10:28 | 2020/11/21 10:25 


3 


2020/11/21 10:23 





Pada hari Sabtu, 21 November 2020, bertempat di Unit Transfusi Darah RSUD Ir. H. 
Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) 
Cabang Kapuas mengadakan kegiatan "Bukti Cinta PPNI Kepada Sesama" yaitu Donor 
Darah dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke 56. Foto dan berita dikirimkan oleh 
Bapak M. Hipni 


122 INFORMASI KAPUAS 2020 


Perawat Bagi Masker dan Leaflet Cegah Virus 
Corona 


Sunday, November 22, 2020 


Pada hari Ahad, 22 November 2020 
bertempat di Stadion Panunjung Tarung, 
Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 
Persatuan Perawat Nasional Indonesia 
(PPNI) Cabang Kapuas menyelenggarakan 
kegiatan "Perawata Bagi Masker dan 
Leaflet Cegah Virus Corona". 





LA ig 


LE TT 





Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak M. Hipni. 


INFORMASI KAPUAS 2020 123 


124 


Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara 
Serta Penggunaan SiRekap... 


Monday, November 23, 2020 


Pada hari Senin, 23 November 2020 
bertempat di Lapangan Bukit Ngalangkang 
diadakan Simulasi Pemungutan dan 
Penghitungan Suara Serta Penggunaan 
SiRekap di Tingkat Tempat Pemungutan 
Suara dalam pemilihan Serentak 2020. 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas. Foto 
dan berita dikirim oleh M. Hipni 


Pa 





5 PES Donna an 2 Mantan) 


Pertunjukan Rakyat - Seni budaya dalam 
mewujudkan kesehatan pulih d... 


Tuesday, November 24, 2020 


Pada hari Ahad, 22 November 2020 bertempat di Ballroom Hotel Permata Inn, 
dilaksanakan kegiatan Pertunjukan Rakyat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komite 
Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bekerja sama 
dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. 

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Bupati Kapuas, Drs. H. M. Nafiah Ibnor. 
Kegiatan ini diisi dengan penampilan seni 3 bahasa oleh Dinas Kominfo Kabupaten 
Kapuas, penampilan tari-tarian oleh Sanggar Tari Tingang Menteng Panunjung Tarung 
dan fashion show benang bintik. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Evaluasi alur kerja pelaksanaan swab COVID-19 


Wednesday, December 02, 2020 


Pada hari Rabu, 2 Desember 2020, 
bertempat di aula Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kapuas, dilaksanakan kegiatan 
Pertemuan Evaluasi Alur Kerja 
Pelaksanaan Swab COVID-19. Pertemuan 
ini dipimpin oleh dr. Tri Setyautami, MPHM, 


# kepala bidang P2P. 
B5 


/ 2020/1212 08:26 





Rapat Koordinasi Teknis Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit Prov... 


Saturday, December 05, 2020 


Pada hari Jum'at, 4 Desember 2020 
bertempat di Hotel Aguarius, dilaksanakan 
kegiatan Rapat Koordinasi Teknis 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Menular Provinsi Kalimantan 
Tengah. Tema kegiatan ini adalah Deteksi, 
Pencegahan dan Respon dalam Program 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten se-Kalimantan 
Tengah. 

Foto dikirimkan oleh Bapak M. Hipni 





INFORMASI KAPUAS 2020 125 


126 





Komik juga digunakan untuk mendorong 
penggunaan masker 


Tuesday, December 08, 2020 


Semoga makin banyak inovasi seperti ini digunakan oleh masyarakat Indonesia, 
sehingga budaya menggunakan masker tetap bertahan selama pandemi ini. 


Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Kaliman... 


Tuesday, December 08, 2020 


Hari Pemungutan Suara 9 Desember 2020 Sebagai Hari Libur Nasional by RSUD Ir. H. 
Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas on Scribd 


Distribusi logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Kalimanta... 


Tuesday, December 08, 2020 


Pesta Demokrasi tanggal 9 Desember 2020 
sudah sangat dekat. Persiapan-persiapan 
pun dilaksanakan. Diantaranya adalah 
pendistribusian logistik pemilu di 
Kecamatan Selat. Kecamatan Selat terdiri 
dari 8 Kelurahan, 2 Desa dengan 177 TPS. 
Pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya 
dikarenakan Pandemi COVID-19. Pemilu 
kali ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. 

Berita dan foto dikirimkan oleh Bapak M. Hipni 





INFORMASI KAPUAS 2020 





“Gelombang Kedua" di Informasi Kapuas 
Tuesday, December 08, 2020 


INFORMASI KAPUAS 





80 rb 
60 rb 
40 rb 
20 rb 
0 
Jan2011 Jan2012 Jan2013 Jan2014 Jan2015 Jan2016 Jan2017 Jan2018 Jan2019 Jan 2020 


Saat melihat statistik blok ini, admin agak kaget, rupanya peningkatan jumlah 
pengunjung pada tanggal 1 Oktober 2020 mencapai angka 73.922, tertinggi sejak 1 
November 2012 yaitu 55.710. 


Rupanya halaman yang paling sering dikunjungi sekarang adalah Kamus Dayak Ngaju - 
Indonesia. Kunjungan pada halaman ini mengalahkan kunjungan pada halaman Gaji 30 
juta rupiah per bulan yang sudah bertahun-tahun menjadi artikel paling populer. 


Salah satu analisis ramainya kunjungan ini adalah karena cepat respon yang diberikan 
terhadap komentar yang diberikan oleh pengunjung. Banyak juga respon yang tidak bisa 
ditanggapi. Namun hal tersebut tidak mengurangi jumlah kunjungan secara umum. 


Kisah Musa dan Khidir - DR. Fahmi Islam Jiwanto 


Wednesday, December 09, 2020 


s Setan membuat orang lupa terhadap hal-hal yang penting 

« Sebagian menganggap Khidir sebagai Nabi 

» Imam Gurtubi - ilmu Khidir adalah untuk kasus-kasus khusus: ilmu Musa tentang 
masalah-masalah umum. 

» Khidir mendapatkan Rahmat Allah - Kenabian 

» Ilm min ladunna - mendapatkan wahyu dari Allah 

» Imam Junaid - tarigat kita berada dalam koridor Gur'an dan Sunnah 

s Karomah tertinggi adalah istiyomah sampai akhir 

s Adab Musa ingin belajar dengan Khidr sangat baik 

» Kesabaran itu terkait dengan kesabaran. Makin banyak informasi makin sabar. 

s Dalam perjalanan minimal berdua 

» Keputusan Khidir mengutamakan manfaat yang lebih besar dari mudharat yang ada 

» Menunda penjelasan sampai waktu yang ditentukan 

s Salah paham, pendapatnya tidak boleh dipegang 

s Dugaan yang benar salahnya, tidak boleh jadi pegangan 


INFORMASI KAPUAS 2020 


127 


128 


s Orang yang mempunyai ilmu lebih didahulukan dari orang yang tidak punya ilmu 
» Ketidakadaan ilmu bukan ilmu terhadap ketiadaan 
» Orang memikirkan apa yang akan terjadi 


Berpartisipasi dalam pemungutan suara 
pemililhan Gubernur dan Wakil... 


Thursday, December 10, 2020 





Kami mendapatkan surat suara pada hari Selasa, 8 Desember 2020. Giliran kami untuk 
ke TPS adalah pada pukul 08.00 - 09.00 WIB. Pada hari Rabu, 9 Desember 2020, pada 
pukul 8 lewat kami berangkat ke TPS. Di TPS kami cuci tangan dulu. Setelah itu kami 
dikasih sarung tangan plastik dan diperiksa suhu. Setelah itu kami dipersilahkan untuk 
menunggu di ruang tunggu. Tak lama kemudian kami dipanggil, kemudian 
menandatangani daftar hadir, mengambil surat suara kemudian memilih calon gubernur 
dan wakil gubernur di bilik suara dan memasukkannya di kotak suara. Setelah itu kami 
ditandai kukunya dengan tinta. Setelah itu kami mencuci tangan lagi. 


Menjelaskan "R-number" kasus COVID-19 
dengan rajutan 


Friday, December 11, 2020 


Video diatas menggambarkan bagaimana dengan hanya R - 1,5 maka jumlah kasus 
akan meningkat sangat banyak, apalagi kalau R lebih dari dua. 


Menonton film "Coded Bias" secara gratis 


Sunday, December 13, 2020 
Free Virtual Screening of Coded Bias https://t.co/#zPvpA TIDj 


— Jumatil Fajar (@jumatil) December 12, 2020 


Admin pernah membaca artikel tentang video diatas beberapa bulan yang lalu. Topik ini 
sangat menarik karena kecerdasan artifisial tidak lepas dari bias yang disebabkan oleh 
siapa yang membuat algoritma pada "machine learning" tersebut. 


Dengan adanya kasus ini, akhirnya perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, Google, 
Microsoft, dan Amazon memperbaiki "training" terhadap mesin yang mereka miliki untuk 
mengurangi bias. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


Belajar membangun jejaring berskala lokal, 
nasional dan internasion... 


Sunday, December 13, 2020 


Mulai dari tanggal 28 Agustus 2020 sampai tanggal 30 November 2020, admin 
berpartisipasi dalam Leading with Artificial Intelligence Lab. Kegiatan ini merupakan 
kerjasama antara Global Leadership Academy dengan International Training Center of 
the International Labour Organization (ITCILO). Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari 
berbagai negara, termasuk Indonesia. 


Menariknya, sejak awal proses pembelajaran, kegiatan "coffee break" sudah diramaikan 
oleh para pelopor. Mereka mengajukan berbagai topik yang ada kaitannya dengan 
kecerdasan artifisial (artificial intelligence), baik menyangkut masalah perubahan iklim, 
pendidikan, gender, kesehatan dan lain-lain. Saya mengikuti beberapa kegiatan "coffee 
break" dari beberapa grup berbeda. 


Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya saya terlibat dalam satu grup yang justru 
ingin lebih fokus kepada apa yang akan dilakukan setelah lab ini berakhir. Akhirnya kami 
bersepakat untuk membuat blog yang berjudul Leading with Al. Jadi sebelum lab ini 
berakhir, kami sudah berhasil mewujudkan blog ini dan mengisinya dengan beberapa 
tulisan. 


Selama proses pembelajaran di lab ini, banyak yang saya pelajari. Saya melihat 
bagaimana para orang-orang besar yang berasal dari berbagai negara, sangat rendah 
hati berbagi ilmu dan pengalaman yang mereka miliki. 


Kim Ochs mengingatkan saya agar kembali menggunakan " Slack" dan " Microsoft 
Team" untuk tempat kerja kelompok. Selain itu Kim juga mengajarkan bagaimana 
menggunakan Doodle untuk menyepakati jadwal pertemuan. 


Tawhed Bashar mengajarkan saya bagaimana menggunakan " Mural". Kami membuat 
step-by-step Business Model Canva menggunakan alat ini. Sangat terlihat bahwa 
Tawhed sudah biasa menggunakannya. 


Katharina Miller mengusulkan untuk menggunakan Signal sebagai sarana komunikasi. 
Hal ini beliau usulkan mengingat Signal sangat menghargai masalah "privacy". Katharina 
dan Ernest Ortsin memperkenalkan bagaimana proses bekerja sama dengan penerbit 
internasional seperti Springer. 


Claudia Pompa menjelaskan kepada kami bagaimana pengelolaan blog secara 
profesional, sehingga bisa menghasilkan dana untuk operasional blog tersebut. Beliau 
mengingatkan bahwa perlu waktu yang cukup lama bagi sebuah blog untuk bisa dikenal 
oleh masyarakat. 


Selama di lab kami menerima mengikuti empat kali webinar menggunakan Webex dan 
Zoom. Saat webinar ini saya mengalami pertama kalinya menggunakan "Breakout 
Room" di Zoom dengan keharusan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. 


Selama di Lab kami juga menjalani kegiatan "Randomized Coffee Trial" dimana kami 
diminta untuk melakukan percakapan dengan teman yang dipilihkan oleh panitia. Panitia 


INFORMASI KAPUAS 2020 


129 


130 


menawarkan penggunaan Jitsi Meet, namun kami menggunakan Zoom. Teman pertama 
adalah Julia Jarowschewski. Namun beliau tidak berhasil dikontak. Kemudian teman 
kedua adalah Estrella Dizon-Anonuevo dari Filipina. Teman ketiga adalah Kim Ochs. 


Selama berada di lab kami diminta untuk mengajukan ide tentang kecerdasan buatan 
dikaitkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Saya mengajukan judul How 
might we improve the contact tracing in COVID-19 surveillance . Dalam itu tersebut saya 
mengusulkan penggunaan kemampuan kecerdasan buatan berupa pengenalan wajah 
dipadukan dengan Sistem Informasi Geografis serta penggunaan kartu kredit. 


Ide ini mendapatkan masukan yang baik Marijana Robic terkait masalah hak asasi 
manusia dalam penggunaan pengenalan wajah tersebut. Co-Fasilitator kami yaitu Kai- 
Hsin Hung memberi masukan terkait kesulitan dalam pengenalan wajah karena hampir 
semua orang menggunakan masker selama pandemi ini. Dalam perkembangannya, para 
pengembang mencari cara agar meskipun orang menggunakan masker, wajah mereka 
tetap bisa dikenali. 


Setelah menjalani Al-dea Readiness Self-Assessment, ide saya cuma masuk kategori 
Foundational. Akhirnya dalam kerja kelompok, saya bergabung dengan ElIsaMarie 
D'Silva yang sudah lama mengembangkan Ai for gender friendly cities. Kami mendiskusi 
proyek ini melalui Zoom. Sebenarnya proyek ini tinggal menunggu pendanaan saja. Pada 
akhir Lab, kami mengajukan proyek ini dalam Al-dea pitch. 


Dalam perjalanan mengikuti kegiatan di lab ini, saya mengenal banyak pakar kecerdasan 
artifisial dari Kalimantan Tengah dan Indonesia. Ketika akan menyusun artikel pertama di 
blog Leading with Al dengan judul Al and COVID-19 in Indonesia , saya mengenal Pak 
Lukas, ketua Indonesia Artificial Intelligence Society. Saya dimasukkan dalam grup 
Whatsapp IAIS Chapter Jabodetabek. Tak lama kemudian saya diundang oleh Bu Maura 
Widyaningsih untuk masuk ke grup IAIS Chapter Kalimantan yang baru dibentuk 17 
Oktober 2020. 


Pak Lukas mengenalkan saya dengan Ibu Telly Kamelia dan Pak Gregorius Bimantoro. 
Dari mereka saya mendapat wawasan terkait pengembangan kecerdasan artifisial dalam 
bidang kesehatan. 


Setelah mengikuti kegiatan di lab ini, barulah saya menyadari apa yang namanya 


networking (membuat jejaring). Itulah sebabnya dalam pertemuan-pertemuan dalam 
skala internasional selalu disediakan wadah untuk membangun jejaring. 


Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan 
Selat Pemilihan Gubernur... 


Monday, December 14, 2020 





INFORMASI KAPUAS 2020 





Pada hari Ahad, 13 Desember 2020 bertempat di Aula Kecamatan Selat, dilaksanakan 
kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Selat Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berakhir hari ini. kegiatan 
ini dimulai pada hari Jum'at, 11 Desember 2020. Rekapitulasi ini diikuti oleh 8 kelurahan 
dan 2 desa di Kecamatan Selat. 


Hasil rekapitulasi sebagai berikut: 


1. Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si - 9.775 
2. H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M - 19.790 


Himbauan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kapuas terkait peningkata... 


Monday, December 14, 2020 


Mengingat meningkatnya kasus COVID-19, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 
Bapak Apendi, SKM, MM menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar melakukan 
3M: 

1. Memakai masker 

2. Menjaga jarak 

3. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir 
Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk berdo'a agar dilindungi dari musibah. 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas sudah melakukan 3T: 

1. Tracing 

2. Treatment 

3. Testing 
Peningkatan kasus ini terjadi karena kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam 
menerapkan protokol kesehatan. Beliau juga menganjurkan masyarakat agar 
meningkatkan daya tahan tubuh diantaranya dengan meningkatkan gizi, berolahraga, 
berjemur dan minum air dua liter sehari. 


Video dikirimkan oleh Bapak M. Hipni 


INFORMASI KAPUAS 2020 131 


132 





Pizza Podang Lovers 


Monday, December 14, 2020 





Podang's Kapuas terletak di Jalan Trans Kalimantan, Kapuas tepatnya di Sei Baras. 
Buka dari jam 09.00 - 23.00 WIB. Berikut nomor teleponnya: 


» Pesan Ambil - WA - 0812-5737-9003 
» Pesan Antar / Delivery - WA - 0812-5737-9004 


Buku Harian di Instalasi Gawat Darurat - COVID- 
19 


Tuesday, December 15, 2020 


Video diatas menggambarkan keseharian seorang dokter di Instalasi Gawat Darurat 
dalam menghadapi pasien COVID-19 di Amerika Serikat. 


Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten 
Kapuas Dalam Pemilihan G... 


Wednesday, December 16, 2020 


— 7 Pada hari Selasa, 15 Desember 2020 
- n NI II Ai bertempat di Aula Badan Perencanaan 
NI asi a : Pembangunan Daerah Kabupataen 
Kapuas, dilaksanakan Rapat Pleno 
Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Suara Tingkat Kabupaten Kapuas Dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Kalimantan Tengah Tahun 2020 hari 
kedua. Rapat ini dipimpin oleh Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang dihadiri oleh 17 Kecamatan, Saksi Pasangan 
Calon 01, Saksi Pasangan Calon 02, Badan Pengawas Pemilu, Kejaksaan dan tamu 
undangan lainnya. Hasilnya adalah sebagai berikut: 

Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak M. Hipni 


INFORMASI KAPUAS 2020 


PA Meri a naU 
AN Pen Tadi 
TING ka KABUPATEN KAPLS 







































































ANTA ATA 
SA ANIS INN 
TINGKAT KABUPATEN KAPUAS 


Ma NN KAS 
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 


2020/12/15 15:46 


PLN 123 cepat mengatasi padamnya listrik akibat 


pohon tumbang 
Thursday, December 17, 2020 





Petugas PLN 123 

Pohon tumbang di Jalan Kolonel Sugiono 
No. 9 

Bekas pohon tumbang di Hutan Kota 
Bekas pohon tumbang di Hutan Kota 

Pada hari Kamis, 17 Desember 2020 
sekitar pukul 13.30 WIB angin kencang 
menumbangkan banyak pohon di Kota 
Kuala Kapuas dan sekitarnya. Salah satu 
pohon yang tumbang berada di Jalan 
Kolonel Sugiono No. 9, Kuala Kapuas. 
Pemilik rumah segera menelpon 123 untuk 
mengabarkan bahwa listrik padam karena 
kabel listrik tertimpa pohon yang tumbang. 
Tak lama kemudian Mobil PLN 123 
mendatangi lokasi tumbangnya pohon 
tersebut dan melakukan perbaikan kabel 
listrik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, 
lampu kembali menyala. Terima kasih PLN 
125: 


INFORMASI KAPUAS 2020 


133 


134 





Bagaimana Menjaga Diri Anda Tetap Dingin 
Selama Musim Panas 


Monday, December 21, 2020 


Di saat musim panas atau saat suhu udara sedang tinggi-tingginya, menjaga diri Anda 
agar tetap dingin itu penting agar Anda tetap merasa nyaman dan dapat melakukan 
aktivitas sehari-hari dengan lancar. Menjaga diri agar tetap dingin juga bermanfaat untuk 
menjaga fungsi tubuh kita tetap normal di saat musim panas, sehingga dapat mencegah 
masalah kesehatan yang dapat timbul karena udara panas, misalnya dehidrasi dan heat 
stroke. Untuk menjaga diri Anda tetap dingin selama musim panas, simak beberapa tips 
berikut ini. 


1. Gunakan air cooler 


Menggunakan air cooler di ruangan selama musim panas dapat membuat suhu udara di 
dalam ruangan menjadi tetap sejuk dengan kelembaban udara yang selalu terjaga. Anda 
dapat menyesuaikan tingkat kecepatan kipas angin pada air cooler sesuai dengan 
kebutuhan Anda. Tambahkan ice pack pada tangki air cooler untuk menambah 
kesejukan udara. Air cooler juga lebih hemat listrik jika dibandingkan dengan AC. Berikut 
rekomendasi air cooler dari BestSpy untuk Anda ! 


2. Sedia kipas angin portabel 


Saat berada di dalam ruangan, sangat mudah untuk mengatur udara agar tetap dingin 
selama musim panas dengan menggunakan kipas angin, AC atau air cooler. Tetapi 
bagaimana jika berada di luar ruangan? Saat musim panas datang, siapkan kipas angin 
mini atau kipas angin portabel yang dapat Anda bawa kemana saja. Anda juga dapat 
menggunakan kipas angin mini di rumah saat memerlukan kesejukan ekstra atau saat 
AC di rumah tidak cukup untuk mendinginkan udara. 


3. Usahakan berada di ruangan ber-AC 

Ruangan yang ber-AC sangat berguna untuk mendinginkan udara, terutama di saat 
musim panas. Namun, Anda perlu hati-hati. Memakai AC 24 jam sehari di rumah juga 
dapat membuat tagihan listrik Anda membengkak. 


4. Konsumsi air minum yang cukup 


Perhatikan asupan air minum saat musim panas. Udara panas dapat menyebabkan 
tubuh kita mudah mengalami dehidrasi . Mengonsumsi air minum paling tidak 8 gelas 


INFORMASI KAPUAS 2020 


sehari dapat mencegah dehidrasi dan menjaga suhu tubuh agar lebih dingin dan segar. 
5. Memakai baju yang longgar dan berwarna terang 


Untuk menjaga tubuh agar tetap dingin di musim panas, perhatikan juga jenis pakaian 
yang Anda pakai. Saat musim panas, sebaiknya pakailah baju yang lebih longgar dengan 
jenis kain yang lembut dan dapat menyerap keringat. Saat berada di luar ruangan, 
disarankan untuk memakai pakaian yang berwarna terang agar dapat memantulkan 
cahaya matahari. Pakaian yang berwarna hitam atau gelap dapat lebih mudah menyerap 
sinar matahari sehingga tubuh menjadi terasa lebih panas saat memakainya. 


6. Pilihlah tempat yang ber-AC saat jalan-jalan 


Meskipun Anda lebih menyukai jalan-jalan dengan suasana outdoor, sebaiknya saat 
musim panas pilihlah tempat yang ber-AC untuk tujuan jalan-jalan, untuk menjaga tubuh 
tetap dingin. Anda dapat memilih untuk jalan-jalan di mall , bioskop, wahana bermain 
indoor, atau tempat lainnya yang memiliki AC dibandingkan dengan tempat outdoor 
seperti pantai atau area outbond. 


/. Mandi lebih sering dengan menggunakan air dingin 


Saat musim panas, Anda dapat mandi lebih sering dengan air dingin untuk menjaga 
tubuh agar tetap dingin dan segar. Mandi lebih sering juga dapat mencegah masalah 
kulit yang disebabkan keringat yang berlebihan saat suhu udara panas. 


8. Menggunakan face mist yang disimpan di lemari es 


Salah satu cara cepat untuk menjaga diri tetap dingin dalam udara yang panas adalah 
dengan menyemprot wajah Anda dengan cairan penyegar wajah atau face mist . Face 
mist dapat berupa air mawar atau cairan lain yang dapat menyegarkan kulit wajah 
seketika. Saat musim panas, simpanlah face mist di lemari es. Saat udara terasa panas 
atau saat Anda memerlukan kesegaran, semprotkan face mist dingin pada wajah agar 
dingin dan segar seketika. 


9. Siapkan kudapan buah dingin 


Saat musim panas, ganti cemilan Anda dengan buah-buahan segar yang disimpan di 
lemari es. Mengkonsumsi buah dingin sebagai cemilan selain akan menutrisi tubuh Anda 
agar tetap segar, juga dapat membuat suhu tubuh tetap dingin saat musim panas. 


Lakukan beberapa dari 9 cara mudah di atas untuk melindungi tubuh Anda dari 
panasnya udara saat musim panas. Jangan lupa untuk menghindari berada di luar 
ruangan saat udara sedang panas-panasnya. Perhatikan juga anggota keluarga Anda 
yang rawan untuk mengalami dehidrasi, misalnya anak-anak dan orang tua. 


Ikuti workshop gratis - Explore Machine Learning 
#crowdsourcebygoogle 


Tuesday, December 22, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 


135 


Learn with & 
Google Al | Explore ML Nf Nana 


2 Sign-up for a workshop 
t by 31st December! 


| https://bit.Iy/CSEML12 





Bagi teman-teman yang ingin mengikuti workshop diatas, silahkan mengisi formulir 
berikut: 


https://forms.gle/c9eRXhV4Z8A6PBBv7 


Pendaftaran ditutup tanggal 31 Desember 2020. 


Peta mobilitas masyarakat Kabupaten Kapuas 


Wednesday, December 23, 2020 


Per tanggal 18 Desember 2020 mobilitas 
masyarakat Kabupaten Kapuas hanya 
berkurang 5Y6 saja. Ini menunjukkan bahwa 
mobilitas masyarakat sudah mendekati 
suasana sebelum pandemi. Untuk 

Mona man an kepatuhan berada di rumah cukup baik, 
2 | o —l sekitar 234. 


Grafik Kepatuhan Di Rumah Saja di Kapuas 





Sumber: https://sinergimahadata.ui.ac.id/peta/ 


136 INFORMASI KAPUAS 2020 


Musyawarah Kerja Kabupaten PMI Kapuas 
secara daring 


Wednesday, December 23, 2020 





Pada hari Rabu, 23 Desember 2020 bertempat di Zoom Meeting, PMI Kabupaten 
Kapuas melaksanakan kegiatan Musyawarah Kerja Kabupaten (Mukerkab). Kegiatan ini 
dibuka oleh Ibu Ary Egahni Ben Bahat, SH selaku ketua PMI Kabupaten Kapuas. 


Dalam sambutannya Ibu Ary Egahni mengingatkan kepada seluruh pengurus agar tidak 
meremehkan COVID-19 namun juga jangan sampai menjadi paranoid terhadap penyakit 
tersebut. Beliau menyampaikan bahwa bila beliau keluar rumah, maka beliau akan 
menggunakan alat pelindung diri. 


Beliau mengharapkan agar relawan Palang Merah Indonesia bisa sampai ke tingkat 
desa. Meskipun dalam kondisi COVID-19, program yang sudah direncanakan diharapkan 
agar dapat dilaksanakan. Beliau minta agar Palang Merah Remaja bisa kembali 
digelorakan. 


Beliau juga mendorong agar pelatihan peningkatan kompetensi dari relawan dapat 
dilakukan pada semester tahun 2020. 


Orang yang sukses tidak hanya bermimpi tapi juga mengeksekusi apa yang 
diimpikannya. 


Sehubungan dengan Hari Ibu, Ibu Ary mengingatkan kepada para bapak-bapak agar 
tidak pelit untuk memuji istrinya (| love you). 


Wakil Ketua I, Bapak Raison, mengusulkan adanya program kerja unggulan yaitu 
Pertolongan Pertama untuk kebakaran hutan, banjir serta kesehatan dan keselamatan 
kerja (K3). 


Duora - salah satu cara berbuat kebaikan 
Sunday, December 27, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2020 


137 


138 





Sejak pandemi dimulai, admin mulai terlibat kembali dengan @uora untuk menjawab 
berbagai pertanyaan terkait dengan pandemi. Rupanya pertanyaan yang paling banyak 
menerima respon adalah: 


Baca jawaban Jum'atil Fajar untuk Kapan berakhirnya virus corona di dunia? di @uora 


Selama 9 bulan berada di @uora sudah 
menjawab 1.700 pertanyaan dan 
mendapatkan 569.200 tayangan. Jadi rata- 
rata satu jawaban mendapat 334 tayangan. 
Bila dibandingkan dengan blog ini yang 
memiliki 2.818.017 tayangan dibagi dengan 
6.305 artikel maka per artikel rata-rata 
mendapat tayangan 446. Jadi masih 
menang sedikit blog. 

Statistik @uora Maret - Desember 2020 
Namun dari aspek kecepatan dalam 
mendapatkan tayangan, tentu O@uora 
menang jauh. Karena hanya dalam waktu 
kurang dari satu tahun sudah mendapatkan 
tayangan yang sangat banyak. Sedangkan 
blog ini perlu waktu bertahun-tahun. 
Statistik Informasi Kapuas Juni 2010 - 
Desember 2020 
Selama sembilan bulan menjawab 1.700 pertanyaan, berarti rata-rata per hari menjawab 
6 pertanyaan di @uora. Selama 10 tahun menulis 6.305 artikel (dengan beberapa penulis 
lain), berarti per hari rata-rata menulis 1,6 artikel di blog ini. 





Setahun bersama COVID-19 


Wednesday, December 30, 2020 


Hari ini admin tertarik dengan judul dari Updates on the COVID-19 pandemic from the 
Johns Hopkins Center for Health Security tanggal 30 Desember 2020: A Year with 
COVID-19. 


Email bercerita tentang bagaimana perjalanan COVID-19 selama tahun 2020. Tulisan ini 
mencantumkan lini waktu perjalanan COVID-19 selama enam bulan terakhir. 


Yang menarik dari email tersebut adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh berbagai 
negara untuk mengatasi COVID-19 ini. Negara-negara yang ketat dalam melaksanakan 


INFORMASI KAPUAS 2020 


protokol kesehatan berhasil menjaga agar kasus COVID-19 di negara mereka tetap 
rendah. Namun negara-negara yang pada awalnya menerapkan "lock down" kemudian 
melonggarkan restriksi mereka, justru mengalami peningkatan kasus lagi. 


Parahnya, peningkatan kasus pada beberapa negara setelah mereka melonggarkan 
protokol kesehatan justru lebih tinggi dari gelombang awal. Malah kasus-kasus baru 
mulai mengenai generasi muda. Bahkan sebagian ahli ada yang mendukung agar 
mereka yang berisiko rendah seperti anak muda, agar tetap beraktivitas dan 
menyebarkan virus tersebut di kalangan masyarakat sehingga muncul "herd immunity" 
(contohnya Great Barrington Declaration). 


Upaya ini dilawan oleh para ahli yang tidak setuju dengan pendapat tersebut dengan 
membuat John Snow Memorandum . Memorandum ini mendukung penerapan protokol 
kesehatan yang sudah disepakati selama ini yaitu menggunakan masker, mencuci 
tangan, menjaga jarak dan tetap di rumah bila sakit. 


Saat ini para ahli masih meneliti efek jangka panjang dari COVID-19. Hal ini masih terus 
diteliti mengingat makin banyak orang yang menderita penyakit ini dan kesulitan dalam 
membedakan apakah ini pengaruh dari COVID-19 atau penyebab-penyebab lain. 


Keberadaan vaksin juga disinggung. Meskipun sudah banyak negara yang memberikan 
izin untuk pemanfaatan vaksin, namun ketersediaan vaksin di seluruh dunia masih 
memerlukan waktu yang cukup lama. 


INFORMASI KAPUAS 2020 


139 


0103995647 


bi 9 rint Non-customer created content O XanEdu and its licensors. 
0g p All rights reserved by their respective parties. Patents pending 
——— - POWERED BY for the XanEdu technology. NOT FOR RESALE. 


Xx Ed For personal, noncommercial use only. 
OA N U LIABILITY LIMITED TO COST OF PRODUCT. 





